BILANGAN CACAH 





ng 
114 


Bilangan cacah adalah bilangan yang terdiri dari 


bilangan asli dan bilangan nol. Anggota bilangan 
cacah adalah: C ={0, 1, 2, 3, 4, 5, ...! 


A. SIFAT-SIFAT OPERASI HITUNG BILANGAN 
CACAH 


a. Komutatif (Pertukaran) 
Sifat komutatif memudahkan kita dalam 
menyelesaikan operasi penjumlahan dan 
perkalian dengan menukar letak bilangannya. 
Bagian kanan bisa dipindah ke kiri dan 
sebaliknya, yang kiri bisa pindah ke kanan. 


a+b=b+a ' 


! 


axb-bxa , 


Contoh: 
1+9=9+1=10 
7x5=5x7=35 


54 


Asosiatif (Pengelompokan) 

Sifat asosiatif memudahkan menyelesaikan 
perkalian dan penjumlahan dengan cara 
memilih dan mengelompokkan bilangan yang 
dijumlahkan atau dikalikan. 


(a +b)+c=a+(b+c)=(a+c)+b, 
(axb)xc=ax(bxc)=(axc)xb | 


Contoh-1: 
25 + 213 +75 = (25475)4 213 
= 100 + 213 
= 313 
Contoh-2: 
5x17x2=(5x2)x 17 
=10x17 
= 170 


Distributif (Sebaran) 
Sifat ini berlaku pada: 


A 
. 


m operasi perkalian terhadap penjumlahan 


ax(b+c)=(axb)+(axc) | 


me 


m operasi perkalian terhadap pengurangan 


ax(b-)-laxb)-laxo) | 


Sifat distributif memudahkan kita melakukan 
perkalian dengan bantuan operasi penjumlahan 
dan pengurangan. 
Contoh-1: 
8x15-8x (1045) 
= (8 x 10) (8x5) 
= 80 + 40 
= 120 
Contoh-2: 
5 x 995 = 5 x (1000 - 5) 
= (5 x 1.000) - (5 x 5) 
= 5.000 - 25 
= 4.975 


B. OPERASI HITUNG CAMPURAN 


Aturan operasi hitung campuran bilangan cacah 

sebagai berikut. 

1. Bilangan di dalam tanda kurung didahulukan. 

2. Penjumlahan dan pengurangan adalah SAMA 
KUAT, sehingga pengerjaannya dimulai dari kiri. 


pn 


3. Perkalian dan pembagian adalah SAMA KUAT, 
sehingga pengerjaannya dimulai dari kiri. 

4. Perkalian dan pembagian LEBIH KUAT daripada 
penjumlahan dan pengurangan, sehingga 
dikerjakan lebih dahulu. 


Contoh-1: 
36 x (472 + 6.764) : (4.567 — 4.549) 
= 36 x (472 + 6.764) : (4.567 - 4.549) 


= 36 x 7.236: 18 
= 260.496 : 18 
= 14.472 
Contoh-2: 
7.632:72+ 12x8 =106+12-8 
=118-8 
= 110 
Contoh-3: 
172+ 28- 6x 18:3 = 172+ 28- 108:3 
= 172 + 28 - 36 
= 200 - 36 
= 164 


Da 





CONTOH SOAL Ia i 
DAN PEMBAHASAN 3 


Wk 





. Hasil 875 + 125 x 140 adalah .... 


A. 14.000 
B. 17.375 
C. 18.375 
D. 140.000 


Pembahasan: 

Operasi perkalian atau pembagian LEBIH 
KUAT daripada operasi penjumlahan atau 
pengurangan, sehingga dikerjakan lebih dulu. 
875 + 125 x 140 = 875 + (125 x 140) 


= 875 + 17.500 
= 18.375 
Jawaban: C 
. Hasil dari (876 - 287) + (734 — 4/8) adalah .... 

A. 333 
B. 845 
C. 855 
D. 865 


pM 


Pembahasan: 
(876 — 287) + (734-478) = 589 + 256 


= 845 
Jawaban: B 
3. Hasil dari 625: 25 x 86 —.... 
A. 1.150 
B. 2.020 
C. 2.150 
D. 9.890 
Pembahasan: 
625 : 25 x 86 = (625 : 25) x 86 
= 25 x 86 
= 2.150 
Jawaban: C 


4. Berikut ini harga alat tulis di koperasi. 


sed Nn a 
Dida membeli tiga alat tulis seharga Rp3.100. 
Barang yang diperoleh adalah .... 

A. 1 buku, 1 pensil, 1 penghapus 

B. 1 buku, 1 penghapus, 1 penggaris 

C. 1 buku, 1 pensil, dan 1 penggaris 

D. 1 pensil, 1 penghapus, dan 1 penggaris 


Ka 





Pembahasan: 


Diketahui: 
— Harga 1 buku — Rp1.500 
— Harga 1 pensil — Rp850 


— Harga 1 penghapus = Rp450 
— Harga 1 penggaris = Rp750 
Maka: 
a Ibuku-#-1pensil + 1 penghapus 

= 1.500 + 850 + 450 = 2.800 
a Il buku-#-1 penghapus + 1 penggaris 

= 1.500 + 450 + 750 = 2.700 
a 1 buku + 1 pensil + 1 penggaris 

= 1.500 + 850 + 750 = 3.100 
a 1 pensil+ 1 penghapus + 1 penggaris 

= 850 + 450 + 750 = 2.050 
Jadi barang yang diperoleh Dida adalah 1 buku, 
1 pensil, dan 1 penggaris. Jonatani 
. Seorang petani mempunyai 135 melon. Melon- 
melon tersebut akan dimasukkan sama banyak 
ke dalam 9 keranjang. Apabila berat setiap 
melon 3 kg, berat melon seluruhnya pada 


A 


masing-masing keranjang adalah .... 


A. 5 kg 

B. 15kg 

C. 45 kg 

D. 405 kg 

Pembahasan: 

Diketahui: 

a jumlah melon = 135 biji 

a jumlah keranjang =9 keranjang 
a berattiap melon =3 kg 


Jumlah melon dalam tiap keranjang adalah = 
135:9= 15 melon. 
Bila berat setiap melon adalah 3 kg, berat melon 
pada masing-masing tiap keranjang adalah = 15 
x 3 = 45 kg. 

Jawaban: C 


6. Hasil panen buah Pak Wahyu selama 3 tahun 
berturut-turut adalah 3.446 kg, 4.560 kg, dan 
7.060 kg. Hasil panen tersebut disumbangkan 
ke panti asuhan sebanyak 4.250 kg. Sisa hasil 
panen Pak Wahyu adalah ... kg. 

A. 10.836 
B. 10.826 


Ba 


C. 10.816 
D 10.806 
Pembahasan: 
m hasil panen tahun pertama = 3.446 kg 
m hasil panen tahun kedua = 4.560 kg 
m hasil panen tahun ketiga = 7.060 kg 
m hasil panen yang disumbangkan = 4.250 kg 
Maka, sisa hasil panen Pak Wahyu selama 3 
tahun adalah: 
- total hasil panen Pak Wahyu selama 3 tahun 
— hasil panen yang disumbangkan 
= (3.446 kg + 4.560 kg + 7.060 kg) - 4.250 kg 
= 15.066 kg — 4.250 kg 
= 10.816 kg 
Jawaban: C 


. Buah melon sebanyak 711 buah akan dimasukan 
ke dalam 9keranjang. Jika setiap keranjang berisi 
buah yang sama banyak, maka tiap keranjang 
berisi ... buah. 

A. 69 

B. 79 
C. 89 
D. 99 


pM 


Pembahasan: 

m banyak buah melon = 711 buah 

m banyak keranjang — 9 buah 

m tiap keranjang berisi buah melon sama 


banyak. 
Maka, isi setiap keranjang berisi buah melon 
sebanyak: 
= banyak melon : banyak keranjang 
= 711 buah:9 
= 79 buah 


Jawaban: B 


8. Ibu membeli 12,5 kg beras, 2,5 kg gula, 5 kg 
sayur-mayur, dan 4,5 buah-buahan. Berat 
belanjaan ibu seluruhnya adalah .... 

A. 22,5 kg 

B. 24,5 kg 

C. 32,5 kg 

D. 34,5 kg 

Pembahasan: 

Barang belanjaan yang dibeli oleh ibu: 
a beras = 12,5 kg 

a gula= 2,5kg 

m sayur-mayur = 5 kg 

m buah-buahan = 4,5 kg 


ON 


Maka, berat belanjaan ibu seluruhnya adalah: 
= berat beras + berat gula + berat sayur-mayur 
+ berat buah-buahan 
= 125kgt25kgt 5 kg + 4,5 kg 
= 24,5 kg 
Jawaban: B 


9. 1234-n-—234,nilain—.... 


A. -101 
B. 101 
C. -111 
D. 111 
Pembahasan: 




















Perpindahan bilangan dari ruas kiri ke ruas 
kanan tanda sama dengan, harus disertai 


perubahan tanda bilangan, yaitu tanda positif 
(+) menjadi negatif (-). 





123 + n = 234 
n = 234 - 123 
n=111 
Jawaban: D 


pn 


10. m - 2.345 = 5.240, nilai m adalah .... 
A. 2.695 
B. 2.895 
C. 7.485 
D. 7.585 
Pembahasan: 


Perpindahan bilangan dari ruas kiri ke ruas 
kanan tanda sama dengan, harus disertai 


perubahan tanda bilangan, yaitu tanda negatif 
(-) menjadi positif (+). 





m - 2.345 = 5.240 
m = 5.240 + 2.345 
m = 7.585 
Jawaban: D 





BILANGAN BULAT 





» 


214 


A. OPERASI HITUNG BILANGAN BULAT 
a. Penjumlahan 


at(-bh-a-b 
-a #(-b)—- (a + b) | 


Contoh: 

1. 445-9 

2. 64 (-2)=6-2=4 

3. -2+4 (-3)=-(2+3)=-5 


b. Pengurangan 
a-(-b)=a+b 
-a -b =-(a + b) 
a-(-b)=-a+b : 


Contoh: 

1. 9-5=4 

2. 7-(-4)=7+4=11 
3. -6-5=-(6 + 5)= -11 


c. Perkalian 


(+) x (+) = (+) 
ax A) SP 
(-) x C) = (+) 
(-) x (+) = (-) 
Contoh: 
1. 5x5=25 
2. 2x(-5)=-10 
3. (-8) x (-4) = 32 


d. Pembagian 


DI O) = (F) 
HD: G) = - 
C): C) = (H 
I = 
Contoh: 
1. 40:8-5 
2. 25:(-5)=-5 
3. (-32):(-8)=4 









perkalian dan pembagian! 
— Jika tandanya sama, hasilnya positif. 
— Jika tandanya berbeda, hasilnya negatif. 









B. OPERASI HITUNG CAMPURAN BILANGAN 
BULAT 


Aturan operasi hitung campuran bilangan bulat 

sebagai berikut. 

1. Bilangan di dalam tanda kurung didahulukan. 

2. Penjumlahan dan pengurangan posisinya SAMA 
KUAT, sehingga pengerjaannya dimulai dari kiri. 

3. Perkalian dan pembagian posisinya SAMA KUAT, 
sehingga pengerjaannya dimulai dari kiri. 

4. Perkalian dan pembagian LEBIH KUAT daripada 
penjumlahan dan pengurangan, sehingga 
dikerjakan lebih dahulu. 


Contoh-1: 

124-5x15 =12+ (5x15) 
=12+75 
= 87 


Contoh-2: 

(20 + 30): 10 x 5 -50:10x5 
— (50: 10) x 5 
=5x5 
=25 








ý Na DAN PEMEAN 


1. 216 + (-64 x 8) - (-188) = 
A. -540 
B. -108 
C. 108 
D. 540 
Pembahasan: 
= 216 + (-512 ) + 188 
= 216-512 + 188 
= -296 + 188 
= -108 
Jawaban: B 


2. Kemarin suhu udara di suatu daerah -15°C. Hari 
ini naik 7°C. Suhu udara pada hari ini adalah .... 
A. -22°C 

B. -8°C 

C. 8°C 

D. 22°C 


ON 


Pembahasan: 
Diketahui: 
a Suhu mula-mula = -15°C 
m Kenaikan suhu = 7°C 
Suhu udara pada hari ini adalah: 
suhu kemarin + kenaikan suhu 
= —15°C + 7°C 
= -8°C 
Jadi, jika suhu kemarin -15°C kemudian hari ini 
naik 7°C, suhu hari ini adalah -8*C. 
Jawaban: B 


. Seekor ikan berada di kedalaman 23 meter di 


bawah permukaan air. Kemudian berenang naik 
sejauh 7 meter. Seekor burung bertengger di 
pohon dengan ketinggian 5 meter di atas tanah. 
Jarak burung dengan ikan adalah .... 

A. 35 meter 

B. 25 meter 

C. 21 meter 

D. 11 meter 

Pembahasan: 

Diketahui: 

m jarak ikan dari permukaan = 23 m 

m ikan naik keatas sejauh 7 m 

a jarak burung dari permukaan tanah = 5m 


pn 


Karena ikan bergerak naik sejauh 7 meter, maka 
jarak ikan dari permukaan adalah 
- 23-7 
= 16 meter 
Misalnya tinggi permukaan air dan permukaan 
tanah sama, maka jarak antara burung dan ikan 
adalah = 16 + 5 = 21 meter. 

Jawaban: C 


4. Nilai n pada kalimat (8 x n) + 25 = 129, n adalah 


9 

11 

13 

23 
Pembahasan: 
(8xn)+25= 129 
(8xn) 5129- 25 


Oon»: 


(8xn) = 104 
n = 104:8 
n - 13 


Jawaban: C 


ON 


. Dini membeli 4 m pita. Diberikan kepada 

Eka 2 m. la membeli lagi 6 m pita. Kemudian 

Dini membagi dua dengan adiknya. Pita Dini 

sekarang adalah ... 

A. 2m 

B. 4m 

C. 6m 

D. 8m 

Pembahasan: 

Diketahui: 

m Panjang pita yang dibeli Dini - 4m -6m-10m 

m Diberikan kepada Eka = 2m 

m Sisa pita dibagi dua dengan adiknya 

Maka, pita Dini sekarang adalah: 

(panjang pita Dini semula — panjang pita 

yang diberikan) : 2 

(10m-2m):2 

= 8m:2 

- 4m 

Jadi, pita Dini sekarang sepanjang 4 m. 
Jawaban: B 


. Pak Faisol menerima sumbangan 8 karung 
beras. Tiap karung beratnya 85 kg. Beras 
itu dibagikan kepada 17 karyawannya. Tiap 
karyawan memperoleh beras sebanyak .... 


pn 


18 kg 

24 kg 

36 kg 

40 kg 

Pembahasan: 

Diketahui: 

m banyak sumbangan beras = 8 karung 


UN» 


m berat setiap karung — 85 kg 
m beras dibagikan kepada 17 karyawan. 
Total beras yang diterima Pak Faisol adalah: 
—8x85 kg 
— 680kg 
Tiap karyawan memperoleh beras sebanyak: 
= 680 kg : 17 
= 40 kg 
Jawaban: D 


7. Fipsi membeli 124 kg gula pasir. Gula 
pasir itu dimasukan ke kantong plastik. 
Tiap kantong plastik berisi 2 kg. jika dia sudah 
mempunyai 47 kantong, maka sisa gula 
sekarang .... 

A. 124kg 
B. 74kg 


N 


C. 30 kg 
D. 20 kg 
Pembahasan: 
Banyak gula yang sudah dimasukan ke dalam 
plastik adalah: 
—4/x2kg 
= 94 kg 
Sisa gula yang belum dimasukan kantong plastik 
adalah: 
= 124 kg - 94 kg 
= 30 kg 
Jawaban: C 


8. Toni mengirim surat kepada 3 temannya. 2 buah 
surat memakai perangko seharga @ Rp.500,00, 
dan sebuah surat memakai perangko seharga 
Rp. 250,00. Maka jumlah uang yang diperlukan 
untuk membeli perangko itu adalah .... 

A. Rp1.000,00 
B. Rp1.250,00 
C. Rp1.500,00 
D. Rp1.750,00 
Pembahasan: 
Jumlah uang yang diperlukan untuk membeli 


pn 


perangko adalah: 


= (2 x 500) + (1x 250) 
= 1.000 + 250 
= 1.250 
Jawaban: B 


9. Pak Gani adalah petani kopi. Pada bulan Maret, 
April, Mei, Juni, dan Juli, kebunnya berturut- 
turut menghasilkan: 13.675 kg, 2.523 kg, 13.120 
kg, 13.220 kg, dan 2.970 kg. Jumlah hasil kebun 
kopi pak Gani selama 5 bulan adalah ... kg. 

A. 45.528 
B. 45.508 
C. 45.408 
D. 45.318 
Pembahasan: 
Jumlah hasil kebun kopi pak Gani adalah: 
= 13.675 + 2.523 + 13.120 + 13.220 + 2.970 
— 45.508 
Jawaban: C 


10.Rudi mengisi bak mandi dengan 52,25 liter 
air. Ruli meneruskan pekerjaan tersebut 
dengan mengisi 58,3 liter, kemudian Ratna 
menghabiskan 15,72 liter air. Sisa air dalam bak 
adalah .... 


N 


A. 56,53 liter 
B. 42,36 liter 
C. 84,83 liter 
D. 94,83 liter 
Pembahasan: 
Total air dalam bak adalah: 
= 52,25 liter + 58,3 liter 
= 110,55 kg 
Sisa air dalam bak adalah: 
= total air dalam bak — air yang telah dihabiskan 
= 110,55 liter - 15,72 liter 
= 94,83 liter 
Jawaban: D 





FPB & KPK 








AN 


A. FAKTOR DAN KELIPATAN 


a. Faktor 
Faktor suatu bilangan adalah bilangan-bilangan 
yang dapat membagi bilangan itu sampai 
habis. 
Contoh: 
2 —faktornya 1 dan 2 
4 —#faktornya 1, 2, dan 4 
10 —faktornya 1, 2, 5, dan 10 
20 —»faktornya 1, 2, 4, 5, 10, dan 20 


O Faktor prima adalah bilangan prima yang 
menjadi faktor suatu bilangan. 
Bilangan prima adalah bilangan yang hanya 
memunyai dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu 
sendiri. Misalnya 2, 3, b, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ... 


Contoh: 

15 —» faktornya: 1, 3, 5, 15 
faktor primanya: 3 dan 5 

18 — faktornya: 1, 2, 3, 6, 9, 18 
faktor primanya: 2 dan 3 


Pohon faktor digunakan untuk mencari faktor 
prima suatu bilangan. 

Contoh-1: 

Faktor prima 24 adalah .... 

Jawab: 54 


a Bagidengan2—»(24:2—12) 

m Hasilnya bagi dengan 2 —»(12:2—6) 

a Bagilagidengan 2 —> 6:2-3) 

m Karena 3 tidak bisa dibagi 2, maka dibagi 
dengan 3, hasilnya 1, selesai. 

Jadi faktor prima 24 adalah: 

24=2 x2 x2 x3=2 x3 


pn 


Contoh-2: 


Faktor prima 45 adalah .... 
Jawab: 
45 
/ 
3 15 
Z/N 
5 
/N 
5 1 


a Bagi dengan 3 — (45:3 = 15) 

m Hasilnya bagi dengan 3 — (15:3 =>) 

m Karena 5 tidak bisa dibagi 3, maka dibagi 
dengan 5, hasilnya 1, selesai. 

Jadi faktor prima 45 adalah: 

45=3x3x5=3?x5 


Cara mudah menyelesaikan pohon faktor: 


m Jika bilangannya genap, bagi dengan 2, lalu 


lanjutkan ke langkah berikutnya. 
Jika bilangannya ganjil bagi dengan 3, dan jika 
tidak bisa, bagi dengan 5, 7, 11, dst. 





b. Kelipatan 
Kelipatan suatu bilangan adalah bilangan- 
bilangan hasil perkalian bilangan itu sendiri 
dengan bilangan cacah secara berurutan. 
Contoh: 
Kelipatan 2 = 2, 4, 6, 8, 10,... 
Kelipatan 3 = 3, 6, 9, 12, 15,... 


B. FAKTOR PERSEKUTUAN BESAR (FPB) 


FPB adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau 
lebih, yang nilainya paling besar. 


a. Menentukan FPB dengan Faktor 
Persekutuan 
Contoh: 
FPB 24 dan 36 adalah.... 
Jawab: 
Faktor 24 = 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 
Faktor 36 = 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 
Faktor persekutuannya: 1, 2, 3, 4, 6, 12 
Faktor persekutuan yang paling besar: 12 


FPB 24 dan 36 adalah 12. 
27 g 


b. Menentukan FPB dengan Faktor Prima 


Contoh: 
FPB 60 dan 90 adalah ..... 
Jawab; 
60 90 
I F IN 
30 > 45 
#N Xx 
15 15 
7s AN 
3 5 3 


Faktor prima 60 dan 90 adalah: 
60-2x2x3x5-2'x3x5 
90=2x3x3x5=2x3?x5 


FPB diperoleh dari perkalian faktor yang sama 
dan pangkatnya paling kecil. 

60-2?'x3x5 

90=2x3?x5 

FPB 60 dan 90 =2x3x5=30 


N 


C. KELIPATAN PERSEKUTUAN KECIL (KPK) 


KPK adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan 
atau lebih, yang nilainya paling kecil. 
a. Menentukan KPK dengan Kelipatan 
Persekutuan 
Contoh: 
KPK dari 6 dan 8 adalah .... 
Jawab: 
Kelipatan 6 = 6, 12, 18, 24,... 
Kelipatan 9 = 9, 18, 27, 36,... 
KPK 6 dan 9-18 


b. Menentukan KPK dengan Faktor Prima 
Contoh: 
KPK dari 30 dan 48 adalah .... 
Jawab: 
Faktor prima 30 dan 48 adalah: 


30 48 
/ N AN 
2 15 2 24 
/N NX 
3 5 2 12 
ZN 
2 6 
7S 
2 3 


pn 


30-2x3x5 

4852X2x2x2x3-2”x3 

KPK diperoleh dari perkalian semua faktor 
yang ada dan jika ada yang sama ambil yang 
pangkatnya paling besar. 

30-2x3x5 

48-2”x3 

KPK 30 dan 48 = 2t x 3 x 5 = 240 








CONTOH SOAL D 
DAN PEMBAHASAN S 3 





a 





1. Faktorisasi prima dari 3.366 adalah .... 


A. 
B. 
Cc. 
D. 


2x3x11x17 

2?x3x11x17 
2x3?x11x17 
2? x3? x 11x17 


Pembahasan: 


3.366 
N 
2 1.683 


Z/N 
3 561 
fN 
3 187 
AN 
11 17 


3.366 = 2 x 32 x 11x17 


Jawaban: C 


2. Kelipatan persekutuan terkecil (KPK) dari 80 dan 
48 adalah .... 


pn 


160 

240 

300 

480 

Pembahasan: 

Faktor primanya 80 dan 48 adalah: 


UN» Pe 


80-2x2x2x2x5-521x5 
4852x2x2x2x35-2”x3 
KPK 80 dan 48 = 2x5 x 3 = 240 

Jawaban: B 


3. KPK dari 28, 36, dan 56 adalah .... 
A. 56 
B. 72 


TN 


C. 168 
D. 504 


Pembahasan: 
Faktor dari 28, 36, dan 56 adalah: 


28 36 
/ y / S 
2 14 18 


2 
/N AN 
FR 2 9 
A 7 1 á NG 
N 
2 bal 4 1 
2 14 
SY 
2 7 
/ NG 


2 


7 


28-2x2x7-2x7 

36=2x2x3x3=2 x3? 

56=2x2x2x7=2x7 

KPK 28, 36, dan 56 = 2? x 3? x 7 = 504 
Jawaban: D 


. Faktor persekutuan terbesar (FPB) dari 48 dan 60 


adalah .... 
33 sa 


6 

12 

24 

36 

Pembahasan: 

Faktor prima 48 dan 60 adalah: 


UN» 2» 


46 60 
/ N AN 
24 2 30 
Z/N "it" 
> 12 2 15 
f A / N 
2 6 3 5 
/N /N 
2 3 5 1 
/N 
3 1 
48=2x2x2x2x3=2/x3 
60=2x2x3x5=2?x3x5 
FPB 48 dan 60 = 22 x 3 = 12 
Jawaban: B 


5. FPB dari 21, 28, dan 35 adalah .... 
A. 


WwW N oO 


B. 
C. 
D. 


TN 


Pembahasan: 
Faktor dari 21, 28 dan 35 adalah: 


21 28 35 


Ss /N / 3 
7 2 14 7 


5 
ZS / IN 
7) U 2 Y D u 
f 
7 1 
21=3x7 
28=2X2X7 =X x7 
35=5x7 


FPB 21, 28 dan 35=7 
Jawaban: B 


. Ibu Ani berbelanja kebutuhan rumah tangga 
ke supermarket setiap 2 hari sekali. Ibu Aminah 
setiap 3 hari sekali, dan Ibu Hasan setiap 4 
hari sekali. Jika ketiga ibu tersebut berbelanja 
bersama-sama untuk pertama kalinya pada 
tanggal 2 Maret, maka ketiga ibu tersebut akan 
belanja bersama-sama lagi untuk yang kedua 
kalinya pada tanggal .... 

A. 8 Maret 

B. 14 Maret 


pM 


C. 16 Maret 
D. 26 Maret 
Pembahasan: 
Diketahui: 
m Ibu Ani belanja tiap 2 hari sekali 
m Ibu Aminah belanja tiap 3 hari sekali 
m Ibu Hasan belanja 4 hari sekali 
m Belanja bersama-sama tanggal 2 Maret. 
Belanja bersama-sama untuk kedua kalinya 
adalah: 
a IbuAni—-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya 
m Ibu Aminah —-3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya 
a Ibu Ibu Hasan — 4, 8, 12, 16 dan seterusnya 
Maka, ketiganya akan bertemu 12 hari 
berikutnya, yaitu tanggal 14 maret 

Jawaban: B 


7. Pak Hadi memberikan bantuan berupa 96 kg 
beras, 80 bungkus mi instan, dan 64 kemasan 
minyak goreng kepada tetangganya. Jika setiap 
orang menerima bantuan sama banyak dan 
merata, berapa orang paling banyak tetangga 
Pak Hadi yang mendapat bantuan tersebut? 


TN 


4 orang 
8 orang 
12 orang 


on» 


16 orang 

Pembahasan: 

Diketahui: 

Bantuan yang diberikan Pak Hadi berupa: 

m beras= 96 kg 

m miinstan — 80 bungkus 

m minyak goreng = 64 kemasan 

Agar bantuan tersebut bisa dibagi sama banyak 
dan rata, maka kita harus mengetahui FPB dari 
bantuan yang diberikan, yaitu 96, 80, dan 64. 
Faktor prima 96, 80, dan 64 adalah: 


64 80 
f / 5 
2) (32 2 40 
/ NX Z/N 
16 2 20 
/ N /N 
2 8 2 10 
/ N AN 
2 4 2 5 
£ A 





54 NG 
/N 
24 
/N 
12 
7 
2 6 
/ X 
2 3 


6452x2xX2x2x IKI = 209 

80-2x2x2x2x5-—2”x5 

96=2x2x2x2x2x3=2x3 

FPB 96, 80, dan 64 adalah: 

= 24 

= 16 

Jadi, bantuan tersebut bisa dibagi sama banyak 

dan sama rata paling banyak kepada 16 orang. 
Jawaban: D 


8. Tiga buah lampu dinyalakan bersama-sama. 
Lampu merah menyala setiap 4 detik. Lampu 
hijau menyala setiap 5 detik. Lampu kuning 
menyala setiap 6 detik. Ketiga lampu akan 
menyala bersamaan pada detik ke .... 


N 


20 

30 

60 

. 120 

Pembahasan: 

Diketahui: 

m Lampu merah menyala setiap 4 detik 
m Lampu hijau menyala setiap 5 detik 

m Lampu kuning menyala setiap 6 detik 
Faktorisasi prima 

452x252 

555 

6-2x3 

KPK 4, 5, dan 6 adalah: 

S2 XOK3 

=4x5x3 

= 60 

Jadi, ketiga lampu akan menyala bersamaan 
pada detik ke 60. 


INPP 


Jawaban: C 


. Adi berenang setiap 8 hari dan Ririn berenang 
setiap 12 hari sekali. Pada tanggal 1 Maret 2009 
keduanya berenang bersama-sama. la akan 
berenang bersama-sama kembali pada tanggal 


pn 


20 — 03 — 2009 

21-03-2009 

25-03-2009 

02 - 04 - 2009 

Pembahasan: 

Diketahui: 

a Adi berenang setiap 8 hari sekali 


UN» Pe 


m Ririn berenang setiap 12 hari sekali 

m Keduanya berenang bersama-sama untuk 
kali pertama tanggal 1 Maret 2009. 

Faktorisasi prima 

8=2x2x2=2 

12-2'x3 

KPK 8 dan 12 adalah: 

— 2x3 

=8x3 

= 24 

Kedua anak tersebut berenang kembali secara 

bersamaan setiap 24 hari, maka keduanya akan 

berenang bersama-sama lagi tanggal: 

= 1 Maret 2009 + 24 hari 

= 25 Maret 2009 


TN 


Jawaban: C 


10. Indra pergi ke pasar setiap 2 hari sekali. Farid 
pergi ke pasar setiap 4 hari sekali. Bayu pergi 
ke pasar setiap 3 hari sekali. Pada hari senin 
ketiganya pergi ke pasar bersama-sama. Mereka 
akan pergi ke pasar bersama-sama kembali pada 
hari ... 

A. Rabu 

B. Kamis 

C. Jumat 

D. Sabtu 

Pembahasan: 

Diketahui: 

a Indra pergi ke pasar => hari 

m Farid pergi kepasar —3 hari 

m Bayu pergi ke pasar = 4 hari 

m Ketiganya pergi ke pasar bersama-sama 
— hari Senin 

Faktorisasi prima 

252 

3-3! 

452x122 





KPK 2, 3, dan 4 adalah: 
2x3 
=4x3 
=12 
Mereka pergi lagi ke pasar bersamaan setiap 12 
hari, maka ketiganya akan bersama-sama lagi ke 
pasar pada hari: 
= Senin + KPK (2, 3, dan 4) 
= Senin + 12 hari 
= Sabtu 
Jadi, mereka akan pergi kepasar bersama sama 
pada hari Sabtu. 
Jawaban: D 





PECAHAN 





JENIS-JENIS PECAHAN 
Pecahan biasa: 


Contoh: Kl dsb. 
2 5 12 
Pecahan campuran: 


Contoh: 11:2211 dsb. 

2 5 12 
Pecahan desimal: 
Contoh: 0,2; 0,45; 0,005, dsb. 
Pecahan persen (perseratus): 
Contoh: 5%; 10%; 75%; dsb. 





PECAHAN SENILAI 


Pecahan-pecahan senilai adalah pecahan- 
pecahan yang nilainya sama. 


O Sebuah pecahan tidak akan berubah nilainya 
jika pembilang dan penyebutnya dikalikan 
dengan bilangan yang sama. 


Contoh: 

1 1x2 2 1 1x4 4 
3 3x2 6 3 3x4 12 
1 1x3 3 1 1x5 5 
3 3x3 9 3 3x5 15 


Dari contoh di atas diketahui: 


O Sebuah pecahan tidak akan berubah nilainya 
jika pembilang dan penyebutnya dibagi dengan 
bilangan yang sama. 


Contoh: 

10 10:5 2 6 6:3 2 
25 25:5 5 15 15:3 5 
8 8:4 2 4 4:2 2 
20 20:4 5 10 10:2 5 
Dari contoh diatas diketahui: 





C. MENYEDERHANAKAN PECAHAN 


O Sebuah pecahan disebut sederhana bila 
pembilang dan penyebutnya tidak memapunyai 
faktor persekutuan lagi. 

O Cara menyederhanakan pecahan adalah dengan 
membagi pembilang dan penyebutnya dengan 
FPB pembilang dan penyebutnya. 

Contoh: 


15 
Pecahan sederhana dari TA adalah..... 


Jawab: 

Faktor 15 = 1, 3, 5, 15. 
Faktor 20 = 1, 2, 4, 5, 10, 20. 
FPB 15 dan 20 adalah 5. 


Maka: 
15: 55 3 
20 20:5 4 


D. MENGURUTKAN PECAHAN 


O Untuk pecahan yang penyebutnya sama, 
urutkan sesuai nilai pembilangnya. 


pn 


Contoh: 
Urutan pecahan —:—:—:—:— dari yang 
15 15 15 15 15 

terkecil adalah .... 
Jawab: 
Urutan pecahan tersebut dari yang terkecil 
adalah: 2,2. 2,210 

O Untuk pecahan yang penyebutnya berbeda, 
samakan penyebutnya terlebih dahulu, lalu 
urutkan. 
Contoh: 


dari yang terbesar 


, , 


Urutan pecahan =. 
4 


adalah .... 
Jawab: 


|N 


N|— 
u| S 


Penyebut ketiga pecahan tersebut adalah 2, 4, 
dan 5. 
252 
4-52 
5-5 
KPK 2, 4, dan 5 = 2? x 5 = 20, maka: 
3... BKO: a 13 


4 4x5 20 


N 





1x10 10 
" 2 2x10 20 
5 4 4x4 16 
5 5x4 20 
Jadi, urutan pecahan tersebut dari yang terbesar 
adalah C 2 ea aa 
20 20 20 20 5 4 2 5 


MENGUBAH BENTUK PECAHAN 


Mengubah Pecahan Biasa Menjadi Pecahan 
Campuran dan Sebaliknya 

Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan 
campuran adalah dengan pembagian bersisa. 
Contoh: 


Sasi sja t= 
2 2 


13 213:5=2 sisa 3 = 22 
5 5 


Cara mengubah pecahan campuran menjadi 
pecahan biasa adalah dengan menggunakan 
persamaan berikut. 


pn 


Contoh 

52 (2x3)t2 8 
3 3 3 

PUN 
4 4 4 


b. Mengubah Pecahan Biasa Menjadi Pecahan 
Desimal dan Sebaliknya 

O Cara mengubah pecahan biasa menjadi 
pecahan desimal adalah dengan mengubah 
penyebutnya menjadi bilangan 10, 100, 1.000, 
dan seterusnya. 





Contoh: 
Ta ag 
2 2x5 10 

3x25 
aa 
4 4x25 100 


O Cara mengubah pecahan desimal menjadi 
pecahan biasa adalah dengan mengubah 
pecahan desimal menjadi pecahan dengan 
penyebut 10, 100, 1.000, dan seterusnya. 


TN 


Contoh: 






m langka di belakang koma : persepuluh 





a 2 angka di belakang koma : perseratus 






a 3 angka di belakang koma : perseribu 





c. Mengubah Pecahan Biasa Menjadi Pecahan 
Persen dan Sebaliknya 

O Cara mengubah pecahan biasa menjadi persen 
adalah dengan mengalikan 10096. 


Contoh: 

A 3 x100% = 60% 
5 5 

2 2 100% = 62,5% 
8 8 


O Cara mengubah pecahan persen menjadi 
pecahan biasa adalah dengan mengubah 
menjadi pecahan dengan penyebut 100. 


A 


Contoh: 








40 40:20 2 
40% = — = 4r 
100 100:20 5 
75 75:25 3 
75995 — = a 
100 100:25 4 


d. Mengubah Pecahan Desimal Menjadi 
Pecahan Persen dan Sebaliknya 

O Cara mengubah pecahan desimal menjadi 
pecahan persen adalah dengan mengalikan 
100%. 
Contoh: 
0,2 = 0,2 x 100% = 20% 
0,22 = 0,22 x 100% = 22% 


O Cara mengubah pecahan persen menjadi 
pecahan desimal adalah dengan membagi 
100%. 

Contoh: 
15% = 15% : 100% = 0,15 
80% = 80% : 100% = 0,8 


N 


OPERASI HITUNG PECAHAN 


Penjumlahan dan Pengurangan 
Penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan 
penyebut sama bisa langsung dijumlahkan atau 
dikurangkan. 


Contoh: 

1 3 1+3 4 
—+— = an A 
5 5 5 5 
8 6 8-6 


Penjumlahan dan pengurangan pecahan 
dengan penyebut berbeda, harus disamakan 
dahulu penyebutnya. Cara menyamakannya 
adalah dengan mencari KPK masing-masing 
penyebut. 

Contoh: 

teha PL 

2 3 6 6 6 

3 1 3x5 1x4 11 


4 5 20 20 20 
Penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan 
bentuk sama, bisa langsung dijumlahkan atau 
dikurangkan. 


pM 


Contoh: 
0,2 +0,7 =0,9 
20% + 60% = 80% 

O Penjumlahan dan pengurangan pecahan 
dengan bentuk berbeda, harus disamakan 
dahulu bentuknya. 

Contoh: 
0,25 + 50% = 0,25 + 0,50 = 0,75 
0,25 + 50% = 25% + 50% = 75% 


b. Perkalian dan Pembagian 

O Cara mengoperasikan perkalian pecahan adalah 
“pembilang dikalikan pembilang, penyebut 
dikalikan penyebut”. 





Contoh: 

1 1 1x1 1 

— X— = —— = — 

2 3 2x3 6 

3 So 3x5. 51 
25 6 25x6 150 10 


O Cara mengoperasikan pembagian pecahan 
adalah “mengalikan dengan invers (kebalikan) 
pecahan pembagi". 


TN 


C 


3 1 3 3 9 1 
aa KE Tej 
43 4 1 4 4 
PPR Bu 
25 5 25 2 50 10 


Operasi Hitung Campuran 

Aturan urutan pengerjaan operasi hitung 
campuran pecahan adalah seperti operasi 
hitung pada bilangan cacah dan bilangan bulat. 
Contoh: 


2134 213 4 
=x—+>-— = (—-X—)4 —— — 
3 5 5 15 3 5 5 15 
2 3 4 
= (X4) 
15 5 15 
-,2 9 4 
NN ANAK Waa 
15 15 15 
11 4 
15 15 
.7 
15 


4,55 + 0,45 - 0,8 : 0,2 = 4,55 + 0,45 - (0,8 : 0,2) 
= (4,55 + 0,45) - 4 
=5-4 
=1 


pn 






CONTOH SOAL < 
DAN PEMBAHASAN S P 


a 








1. Hasil dari Peg... 
7 3 
1 
A. 2— 
10 


B. 2 
10 


cC 2! 
7 


D. 213 
27 


Pembahasan: 


Jawaban:D 





2. Hasil dari 


11 


A. — 
24 


B. 


C: 


N OINO|Nn 


D. 
14 


O | u 
œ | w 


Pembahasan: 


D... 


6 8 


A. 0,94 
B. 4,13 
C. 5,74 
D. 6,74 


5x4 3x3 


24 24 
20 9 
24 24 
11 


ii Jawaban: A 


Hasil dari 3,84 + 2,9- .... 


pn 


Pembahasan: 
3,84 
2,90 
6,74 





Jawaban: D 


K 
|w 
|| 


D. 


w 
NI= WINA |wU|w | - 


Pembahasan: 


85 4 3 3 1 
Ha = = — 
6 Z K 6 2 
Jawaban: D 


5. Hasil dari Hata ta Me 
410 


A. 14 
20 


B: PES 


20 
i 56 


Pembahasan: 


1.69 6 
410 4°10 
9 10 
— x 
4” 6 
90 


24 


Jawaban:D 


6. Tentukan bentuk pecahan yang paling 


24 
sederhana dari — | 
A 72 


B. 


Cc. 


w|uUwIn W|- w 


pM 


Pembahasan: 

Cara menyederhanakan pecahan adalah dengan 
membagi pembilang dan penyebutnya dengan 
FPB masing-masing! 

Faktorisasi prima pembilang dan penyebutnya 
adalah: 

24=2x2x2x 3=2 x3 
1252K2K2K3K3S D2 X3 

FPB 184 & 288 = 2? x 3 = 24 


Jadi, bentuk sederhana dari = adalah 24:24 1 


72:24 3 


Jawaban: B 





. Pecahan ai 5006; 0,25; Si; dan Z , jika diurutkan 


dari nilai terkecil adalah .... 


22 | 

A. 50%;0,25; 5: 5: — 
3 5 6 

1 2 2 

B. —;0,25; 2; 50%; = 
6 5 3 

2 2 1 

C. 5, 5096: 0,25: 5: — 
5 3 6 

2 2 1 

D. 5: 5090: 5: 0,25: — 
3 5 6 


j: 


Pembahasan: 
Ubahlah semua pecahan menjadi bentuk 
pecahan yang sama, misalnya menjadi pecahan 


desimal. 
E L =0,166 
6 
m 50% =0,5 
m 0,25 =0,25 
E 2 — 0,66 
3 
| 2 — 0,6 
5 


Urutan pecahan dari yang terkecil adalah: 0,166, 
0,25: 0,5: 0,6: 0,66 atau i -0,25: : : 50%; : | 


Jawaban: B 


| 2 
8. Tentukan pecahan yang terletak di antara 3 dan 
3 
| 


A 
A. 


B. 


w|23 vi> 


Aa 


C 


24 
D. 1” 
24 
Pembahasan: 
Untuk mengurutkan pecahan yang berbeda 
penyebutnya, samakan dulu semua 
penyebutnya. KPK 3 dan 4 adalah 12, maka: 
2 2x4 8 
3 12 12 
a na 
4 12 12 
Karena tidak ada nilai di antara = dan — : 


maka masing-masing pecahan kita kalikan - | 


8 8 2 16 
YK Pama 


12 12 2 24 
9 9 2 18 
E Ne a 
12 12 2 24 


Pecahan yang terletak di antara 2 dan - 
adalah sama dengan pecahan yang terletak di 


antara 16 dan 18 yaitu 17. 


24 24 24 
. 


. Ayah mempunyai dua petak sawah. Luas petak 
pertama 1,3 hektar, petak kedua = hektar. 


Setengah dari jumlah sawah ayah ditanami padi 
dan sisanya ditanami jagung. Luas sawah ayah 
yang ditanami jagung adalah .... 

A. 14 hektar 

B. 2,3 hektar 

C. 2,8 hektar 

D. 5,6 hektar 

Pembahasan: 

Diketahui: 

a sawah pertama = 1,3 hektar 


a sawah kedua = 1 hektar 


Luas sawah ayah adalah: 


- 1341 
2 


13 3 
Se ar 
10 2 
13 15 
ISR 
10 10 


= 28 hektar 
10 





Luas sawah yang ditanami jagung adalah: 
= setengah dari luas sawah 


= a hektar 
10 


14 
= — hektar 
10 


= 1,4 hektar 
Jawaban: A 


10. Tahun lalu panitia Masjid Al-Azhar memotong 40 
ekor hewan qurban. Sebanyak 15% dari hewan 
qurban adalah sapi dan sisanya adalah domba. 
Jumlah domba yang dipotong adalah .... 

A. 6 ekor 

B. 15 ekor 

C. 32ekor 

D. 34 ekor 

Pembahasan: 

Diketahui: 

m banyaknya hewan qurban = 40 ekor 

m persentase sapi = 15% 

Persentase domba = 100% - 15% = 85% 
Banyaknya domba yang dipotong adalah: 


N 


8596 dari banyaknya hewan gurban 
85% x 40 

8 4g 

109 

340 


10 
34 ekor 


Jawaban: D 





PERBANDINGAN 
DAN SKALA 





PERBANDINGAN 


. Menyatakan Perbandingan 

Perbandingan adalah pernyataan matematika 
yang membandingan dua buah bilangan atau 
lebih. Perbandingan dua bilangan dinyatakan 
dengan: 


a:b=m:n] atau 2-M 

/ b n 

Contoh-1: 

Jumlah koin Ina adalah 40 buah dan jumlah koin 
Kiki adalah 30 buah. Perbandingan jumlah koin 
Ina dan Kiki adalah .... 

Jawab: 

Koin Ina : koin Kiki = 40:30 = 4:2 


Contoh-2: 

Ahmad memupnyai 10 ekor domba, Budi 
mempunyai 20 ekor domba, dan Iwan 
mempunyai 5 ekor domba. Perbandingan 
jumlah domba Ahmad, Budi, dan Iwan adalah: 
Jawab: 

domba Ahmad : domba budi : domba Iwan = 
10:20:5-2:4:1 


. Nilai Perbandingan 

Pada perbandingan a : b = m : n, jika salah 
bilangan yang dibandingkan (a atau b) diketahui, 
berlaku: 


m | n | 
a= —xb| atau b= —xa' 
n | m 


Contoh: 

Perbandingan uang Ana dan Ani adalah 4 : 3. 
Jika uang Ana Rp2.000, berapakah uang Ani? 
Jawab: 

uang Ana : uang Ani = 4:3 

uangAna 4 


uang Ani 3 


ER: 
uang Ani = — x uang Ana 


Plw p 


x Rp2.000 = Rp1.500 


pn 


O Pada perbandingan a : b = m : n, jika jumlah 
bilangan yang dibandingkan (a + b) diketahui, 








berlaku: 

a- D naib | b=—%x(a+b) 
+n | m+n 

Contoh: 


Perbandingan umur Andi dan Teguh adalah 2:3. 
Jika jumlah umur mereka adalah 30 tahun, umur 
masing-masing adalah .... 

Jawab: 


| 2 2 
Umur Andi = m—x30 = -x30 = 12 tahun 
2+3 5 


3 3 
Umur Teguh = —— x30 = —x30 = 18 tahun 
2413 5 


O Pada perbandingan a : b = m : n, jika selisih 
bilangan yang dibandingkan (a - b) diketahui, 








berlaku: 

as M p) 
m-n 

ba bi 
MEn 


N 


Contoh: 

Perbandingan nilai matematika Rosa dan Santi 
adalah 9:68. Jika selisih nilai mereka adalah 10, 
berapakah nilai mereka masing-masing? 
Jawab: 


Aa is 9 9 
Nilai Rosa = ——x10 = —x10 =90 
9-8 1 


an 8 8 
Nilai Santi = —— x10 = —x10 = 80 
9-8 1 


SKALA 


. Menentukan Skala Peta 


Skala peta adalah perbandingan antara ukuran 
peta dengan ukuran sebenarnya. 


Skala = jarak pada peta : jarak sebenarnya . 


atau 


Skala = Jarak pada peta | 
jarak sebenarnya | 


Satuan yang digunakan pada skala peta adalah 
sentimeter (cm). 
Ingat: 1m = 100 cm 

1 km = 100.000 cm 





pn 


Contoh: 
Jarak Mojokerto-Surabaya adalah 45 km. Jika 
jarak pada peta 5 cm, skala peta adalah .... 
Jawab: 
Skala = jarak pada peta : jarak sebenarnya 

= 5: (45 x 100.000) 

= 1: 900.000 


b. Menentukan Jarak pada Peta 
Jika skala dan jarak sebenarnya diketahui, besar 
jarak pada peta adalah: 
Jarak pada peta = skala x jarak sebenarnya 
Contoh: 
Jarak sebenarnya kota A dan kota B pada skala 
1 : 50.000 adalah 5 km. Berapakah jarak kota 
A-B pada peta? 
Jawab: 
Jarak pada peta = skala x jarak sebenarnya 


1 
= K(5K 100.000) 
50.000 





= ! K 500.000 
50.000 


10 cm 





N 


c. Menentukan Jarak Sebenarnya 
Jika skala dan jarak pada peta diketahui, besar 
jarak sebenarnya adalah: 


Jarak sebenarnya = jarak pada peta : skala 


Contoh: 

Pada peta berskala 1: 1.000.000, jarak kabupaten 
P dan kabupaten O pada peta adalah 3 cm. 
Berapakah jarak kota P dan Q sebenarnya? 
Jawab: 

Jarak sebenarnya = jarak pada peta : skala 
NDE 

1.000.000 

Say 1 TT 

— 3.000.000 cm 

— (3.000.000 : 100.000) km 

= 30 km 


pn 





1. 






Wi Oh SOAL In 4 
DAN PEMBAHASAN 3 


wi 


Umur ayah dibanding umur ibu 3 : 2. Selisih 
umur keduanya 20 tahun. Umur ibu adalah .... 
A. 30 tahun 
B. 35 tahun 
C. 40 tahun 
D. 60 tahun 
Pembahasan: 
Misal umur ayah =A, umur ibu =B, maka: 
m A:B53:2 
ma A-B-20 

2 
“8-2 
Jadi, umur ibu adalah 40 tahun. 





B 





x20 = “x20 = 40 


Jawaban: C 


Perbandingan uang Amin dan Ahmad adalah 
2 : 3. Jika jumlah uang mereka Rp2.000.000, 
selisih uang mereka adalah .... 

A. Rp500.000 

B. Rp400.000 


Tg 


C. Rp300.000 

D. Rp200.000 

Pembahasan: 

Diketahui: 

m uang Amin: uang Ahmad - 2:3 

m jumlah uang Amin dan Ahmad = 
Rp2.000.000 

Misal: 

Uang amin = A 

Uang Ahmad — B 

maka: 

A:B-2:3 

A + B = 2.000.000 


A 


2 
—— xRp2.000.000 
213 


2 
- x Rp2.000.000 


= Rp800.000 


A + B = Rp2.000.000 

B = Rp2.000.000 - A 
= Rp2.000.000 - Rp800.000 
= Rp1.200.000 


pn 





Selisih uang mereka adalah: 
A - B = Rp1.200.000 - Rp800.000 
= Rp400.000 
Jawaban: B 


3. Jarak kota Solo-Yogya pada peta yang berskala 
1 : 550.000 adalah 20 cm. Jarak sebenarnya kota 
Solo-Yogya adalah .... 

A. 11km 

B. 27,5 km 

C. 110km 

D. 275 km 

Pembahasan: 

Diketahui: 

m Jarak pada peta = 20 cm 
m Skala = 1 : 550.000 


Jarak Solo-Yogya sebenarnya adalah: 
= 20 x 550.000 
= 11.000.000 cm 
= 110 km 
Jawaban: C 


4. Jika A:B 3 : 5. Sedangkan B = 40, maka jumlah 
A dan B adalah .... 


aZ 


48 

52 

64 

76 

Pembahasan : 

m A:B=3:5 

m jumlah perbandingan: A +B=3+5=8 
m B-40 

Maka nilai jumlah dari A dan B adalah: 


on» 


8 Hen 
sa ar X Nilai B 


8 
— X 40 
5 


— 64 


Jawaban: C 


. Berikut ini adalah denah kebun pak Somad 
dengan skala 1 : 200. Maka luas kebun pak 
Somad yang sebenarnya adalah .... 

A. 150m? 

B. 180m? 
C. 210m 
D. 240m? 


pn 





6 cm 


7,5 cm 
Pembahasan: 
m skala 1: 200 


a panjang kebun pada gambar = 7,5 cm 

m lebar kebun pada gambar = 6 cm 

Panjang kebun pak Somad yang sebenarnya 
adalah: 

= 7,5 x 200cm 

= 1500 cm 

=15m 

Lebar kebun pak Somad yang sebenarnya 
adalah: 

= 6 x 200 cm 

= 1200 cm 

=12 m 

Luas kebun pak Somad yang sebenarnya 
adalah: 

=15x12 

= 180 m? 


N 


Jawaban: B 


. Banyaknya tabungan Wulan adalah 8 : 11 dari 

tabungan Alin. Selisih tabungan mereka adalah 

Rp147.000,00. Jumlah tabungan Alin adalah ... 

rupiah. 

A. Rp392.000,00 

B. Rp492.000,00 

C. Rp493.000,00 

D. Rp539.000,00 

Pembahasan: 

a Tabungan Wulan: Tabungan Alin = 8:11 

m Selisih perbandingan tabungan Wulan dan 
Alin -11-8-3 

m Selisih tabungan mereka = Rp147.000,00 

Maka jumlah tabungan Alin adalah: 


11 2. 
= = x selisih tabungan mereka 


= = x Rp147.000,00 
Rp539.000,00 


Jawaban:D 


. Jumlah umur bapak dan ibu 56 tahun. Jika umur 
ibu dan bapak berbanding antara 3 dan 4, maka 


A 


umur bapak... tahun. 





A. 8 

B. 24 

C. 28 

D. 32 

Pembahasan: 

a jumlah umur bapak dan ibu = 56 tahun 
m umur ibu: umur bapak - 4:3 

a jumlah perbandingan: 4 4 3 - 7 

Maka umur bapak adalah: 


3 
= x jumlah umur bapak dan ibu 


= - K 56 tahun 


— 24 tahun 
Jawaban: B 


8. Jarak kota A dan B pada peta adalah 6 cm. Jika 
diketahui skala peta 1 : 1.200.000, maka jarak 
sebenarnya adalah .... 

A. 7,2 km 

B. 72 km 
C. 720 km 
D. 7200 km 


N 


Pembahasan: 
m jarak kota A dan B pada peta = 6 cm 
m skala pada peta 1: 1.200.000 
Maka jarak sebenarnya kota A ke kota B adalah: 
= 6 x 1.200.000 cm 
= 7.200.000 cm 
= 7.200 km 
Jawaban: D 


. Jarak antara 2 kota 105 km. Pada peta yang 

skalanya 1 : 7.000.000, jarak 2 kota 

tersebut = ... cm. 

A. 1,5 

B. 3,0 

C. 15 

D. 30 

Pembahasan: 

m jarak sebenarnya antara dua kota = 105 km 
— 105.000.000 cm 

a skala = 1: 7.000.000 

Maka jarak dua kota tersebut pada peta adalah: 

_ 105.000.000 

= 7.000.000 


Sda cm Jawaban: C 


pn 





10. Jarak antara Jakarta dan Semarang pada peta 
17 cm. Jakarta sebenarnya kedua kota itu 
adalah 340 km. Skala peta adalah .... 

A. 1: 20.000.000 

B. 1: 24.000.000 

C. 1: 30.000.000 

D. 1: 34.000.000 

Pembahasan: 

m Jarak kota Jakarta dan Semarang pada peta 
= 17 cm 

m Jarak sebenarnya kota Jakarta dan Semarang 
= 340 km = 340.000.000 cm 

Maka, skala peta adalah: 

= 17 cm : 340.000.000 cm 

= 1: 20.000.000 

Jawaban: A 





BILANGAN PANGKAT DUA 
DAN AKAR PANGKAT DUA 





v 


Ad 


674 





A. PANGKAT DUA (KUADRAT) 


O Pangkat dua sebuah bilangan adalah perkalian 
bilangan tersebut sebanyak dua kali. 


a-—axa | 


Contoh: 

EXIT 
22-52x2-4 
3253x3359 


O Ayo kita hafalkan bilangan kuadrat dasar 1 - 10 


berikut. 

12 51 6? 5-36 
2? —4 7? 549 
32 -9 8? 564 
42 - 16 9? = 81 


5> = 25 102= 100 


a. Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan 
Pangkat Dua 
Contoh-1: 
22 4325449513 
52 4 72-25 449 574 
Contoh-2: 
52-22525-4521 
92- 6 = 81 - 36 = 45 


b. Perkalian dan Pembagian Bilangan 
Pangkat Dua 


a? x b? = (a x b}? 
a?: b? = (a : b): 


Contoh: 

3? x 2? = (3 x 2} = 6? = 36 
4? x 5? = (4 x 5} = 20? = 400 
8?: 4? = (8: 272 542516 
16?: 8? = (16 : 8} = 2? =4 


B. AKAR PANGKAT DUA (AKAR KUADRAT) 
O Akar kuadrat merupakan lawan dari kuadrat. 


Contoh: 
2-1» VI -1 


N 


2-54— 4 52 
32-9—» [9 =3 


O Cara mudah menentukan akar kuadrat adalah 
dengan menggunakan faktorisasi prima. 
Contoh-1: 


J256 Sa 


Jawab: 
(1) Cari faktorisasi prima 256. 


256 
N 
2 128 
Z/N 
64 
"aa 
2 32 
J N 
2 16 
N 
2 8 
/ N 
2 4 
I S 
2 2 


256=2x2x2x2x2x2x2x2 


gen 





(2) Kelompokkan menjadi dua perkalian yang 
sama. 
256 —(2x2x2x2)x (2x2x2x2) 
- 16x 16 
Jadi, J256 adalah 16. 


Contoh-2: 


995 Sa 


Jawab: 
(1) Cari faktor prima 225. 


225-3x3x5x5 

(2) Kelompokkan menjadi dua perkalian yang 
sama. 
225 = (3 x 5) x (3 x 5)=15x 15 


Jadi, J225 adalah 15. 


TN 





CONTOH SOAL 6 
DAN PEMBAHASAN Ar 3 


a 





J64 + J144 = 
A. 8 
B. 20 
C. 12 
D. 24 
Pembahasan: 


E J64 =8 
m [144 =12 


Maka: 


J64 + J144 58 #12-20 

Jawaban: B 
. Hasil dari /256 +23? =.... 
A. 545 
B. 445 
C. 62 
D. 39 


pn 


Pembahasan: 


B J256 = 16 
Maka: 
J256 +23? = 16 + (23 x 23) 
= 16+ 529 
= 545 
Jawaban: A 
3. 352- [2.025 =... 
A. 1.080 
B. 1.150 
C. 1.160 
D. 1.180 
Pembahasan: 
m 352=354K35= 1.225 
m 2.025 =45 
Maka: 
352- [2.025 =1.225 - 45 
51.180 
Jawaban: D 


4. Diketahui luas sebuah persegi adalah 2.116 cm°. 
Panjang sisinya adalah .... 


N 


36 cm 

46 cm 

56 cm 

. 66 cm 

Pembahasan: 

Diketahui: 

m Luas persegi = 2.116 cm”. 

a Luaspersegi-sL—-sxs—s. 
Panjang sisi persegi (s) adalah: 


Ak 
= V2116 


= 46 cm. 


ON 


Jawaban: B 


. Daerah yang dibatasi sebuah persegi luasnya 
4.225 m°. Panjang sisi daerah persegi tersebut 
adalah .... 

A. 75m 

B. 65m 

C. 55m 

D. 45m 

Pembahasan: 

Diketahui: 

m Luas persegi = 4.225 m°. 

m Luas persegi -L-sxs-s*. 


pM 


Panjang sisi persegi (s) adalah: 
= JL 
4.225 


65 m. 


Jawaban: B 


4524635... 


A. 67 

B.77 

C. 81 

D. 225 

Pembahasan: 

m 4154x4516 

E 5255x5525 

m 6156x6536 

Maka nilai dari 4? + 5? + 6? = 16 + 25 + 36 
577 

Jawaban: B 


. 8? +17? =... 


A. 100 
B. 136 
C. 289 
D. 353 





Pembahasan: 

m 8?=8x8=64 

m 17?= 17 x 17 = 289 

Maka nilai dari 8? + 17? = 64 + 289 


= 353 
Jawaban: D 
. Nilai dari /256 -22-.... 
A. 12 
B. 14 
C. 16 
D. 18 
Pembahasan: 
E J256 = 16 
sn 22-52x2-—4 
Maka nilai dari J256 -22 516-4 
= 12 
Jawaban: A 


. Hasil dari J2.116 + 4.225 adalah .... 
A. 106 
B. 108 
C. 111 
D. 121 


pn 


Pembahasan: 

m 2116 =46 

m 4.225 = 65 

Maka nilai dari 2.116 + [4.225 =46 465 
= 111 
Jawaban: C 


10. (18 +16} —.... 

A. 1.144 
B. 1.154 
C. 1.156 
D. 1.166 
Pembahasan: 
(18 + 16} = 342 

= 34 x 34 

=1.156 

Jawaban: C 





SATUAN PENGUKURAN 








» 


114 


A. SATUAN PANJANG 







Turun satu tangga 
dikali 10 


Naik satu tangga 
dibagi 10 


Satuan panjang lainnya: 
1 inci = 2,45 cm 

1 kaki = 30,5 cm 

1 yard = 91,4 cm 

1 mil (darat) = 1,666 km 
1 mil (laut) = 1,852 km 


Contoh- 1: 

15km=...m. 

Jawab: 

km kem turun 3 tangga maka dikalikan 1.000 
1,5 km = 1,5 x 1.000 


= 1.500 m 
Contoh-2: 
5.000 mm =... dm. 
Jawab: 


mm ke dm naik 2 tangga maka dibagi 100 
5.000 mm = (5.000 : 100) dm 


= 50 dm 
Contoh-3: 
3 kaki + 15 dm + 45 mm =... cm. 
Jawab: 


3 kaki +15 dm + 45 mm 

= (3 x 30,5) cm + (15 x 10) cm + (45 : 10) cm 
= 91,5 cm + 150 cm + 4,5 cm 

= 246 cm 


ma 


B. SATUAN LUAS 







Turun satu tangga 
dikali 100 


Naik satu tangga 
dibagi 100 


Satuan luas lainnya: 

1 are = 1 dam? 

1 are = 100 m? 

1 hektar = 1 ha = 1 hm? 

1 hektar = 1 ha = 100 are 

1 hektar = 1 ha = 10.000 m? 


Contoh-1: 
5 hm? = ...dm? 
Jawab: 
Dari hm? ke dm? turun 3 tangga, maka dikali 
1.000.000 
5 hm? = 5 x 1.000.000) dm? 
— 5.000.000 dm? 


pn 


Contoh-2: 
100.000 cm? =... m? 
Jawab: 
Dari cm? ke m? naik 2 tangga, maka dibagi 
10.000 
100.000 cm? = (100.000 : 10.000) m* 
= 10 m? 


Contoh-3: 

7 hm? + 35.000 m? + 25 dam? —... are 
Jawab: 

7 hm? + 35.000 m? + 25 dam? 

= (7 x 100) are + (35.000 : 100) are + 25 are 
= 700 are + 350 are + 25 are 

= 1.075 are 





C. SATUANVOLUME 







Turun satu tangga 
dikali 1000 


Naik satu tangga 
dibagi 1000 


Satuan volume lainnya: 

1 liter = 1 dm? 

Iml=1cm:? 

1 cc = 1 cm? 

1 liter = 1.000 ml = 1.000 cc = 1.000 cm? 


Contoh-1: 
13 km? = ... dam? 
Jawab: 
Dari km? ke dam? turun 2 tangga, maka dikali 
1.000.000 
13 km? = (13 x 1.000.000) dam? 
= 13.000.000 dam? 


pn 


Contoh-2: 
450.000 mm? = ... dm? 


Jawab: 
Dari mm? ke dm? naik 2 tangga, maka dibagi 
1.000.000 
450.000 mm? = (450.000 : 1.000.000) dam? 
— 0,45 dm? 
Contoh-3: 
3.000 ml + 15 dm? + 3,5 m? =... £ 
Jawab: 


3.000 ml + 15 dm? + 3,5 m° 

= (3.000 : 1.000) < + 15 £ + (3,5 x 1.000) £ 
=3 4 +15 £ 43.500 ( 

= 3.518 4 


D. SATUAN BERAT 







Turun satu tangga 
dikali 10 


Naik satu tangga 
dibagi 10 


N 


Satuan berat lainnya: 
1 ton = 1.000 kg 

1 kuintal = 100 kg 

1 pon = 500 g 

1 pon =0,5 kg 
1ons= 100g 


tonca AN 
“io "119 


Contoh-1: 
17 kg =... g 
Jawab: 
Dari kg keg turun 3 tangga, maka dikali 1.000 
17 kg = (17 x 1.000) g 
= 17.000 g 


Contoh-2: 
125 mg =... dg 
Jawab: 
Dari mg ke dg naik 2 tangga, maka dibagi 100 
125 mg = (125 : 100) dg 
= 1,25 dg 


Contoh-3: 
5 ons + 0,25 kuintal + 500 g =... kg 


pn 


Jawah: 
5 ons + 0,25 kuintal + 500 g 


=(5x —) kg + (0,25 x 100) kg + (500 : 1.000) kg 


= 0,5 kg + 25 kg + 0,5 kg 
= 26 kg. 


E. SATUAN WAKTU 


1jam  =60 menit 
1 menit = 60 detik 
1jam  — 3.600 detik 


1 hari — 4 jam 
1 minggu —7 hari 
Il bulan =30 hari 


1 triwulan — 3 bulan 
1 caturwulan = 4 bulan 
1 semester —Ebulan 


1tahun -12 bulan 
1tahun = 52 minggu 
1tahun = 365 hari 


N 


1 lustrum => tahun 


1 windu = 8 tahun 
1 dasawarsa = 10 tahun 
1 abad = 100 tahun 


1 milenium = 1.000 tahun 


Contoh-1: 

2,5 jam = ...menit 

Jawab: 

2,5 jam = (2,5 x 60) menit = 210 menit 


Contoh-2: 

330 detik =... menit 

Jawab: 

330 detik = (330: 60) menit = 3,5 menit 


Contoh-3: 

1 jam 21 menit 45 detik 

2 jam 42 menit 25 detik + 
..jam ... menit ... detik 

Jawab: 

1 jam 21 menit 45 detik 

2 jam 42 menit 25 detik + 

3 jam 63 menit 70 detik 





3 jam 63 menit 70 detik 

= 3 jam (60 + 3) menit (60 + 10) detik 
= (3 + 1) jam (3 + 1) menit 10 detik 

= 4 jam 4 menit 10 detik 


Contoh-4: 

5 lustrum + 2 windu + abad =... tahun 
Jawab: 

5 lustrum + 2 windu + abad 


= (5 x 5) tahun + (2 x 8) tahun + bi 1 o0) tahun 


= 25 tahun + 16 tahun + 75 tahun 
= 116 tahun. 








CONTOH SOAL Di 
DAN PEMBAHASAN 9 : 


— 





3 








. 475 km + 2,5 dam =... m. 


A. 5.000 

B. 4.775 

C. 500 

D. 478 

Pembahasan: 

Karena satuan yang ditanyakan adalah meter, 
maka ubah semua satuannya menjadi meter. 

a 1km = 1.000 m 

a 1dam=10m 

4,75 km + 2,5 dam = (4,75 x 1.000 m) + (2,5 x 10 m) 


=4.750 m +25 m 
= 4.775 m 
Jawaban: B 
. Nilai dari 8 gros + 8 lusin =... buah. 

A. 156 
B. 152 
C. 1.088 
D. 1.248 


pn 


Pembahasan: 
m 1gros= 144 buah 
a 1llusin=12 buah 


8 gros + 8 lusin = (8 x 144) buah + (8 x 12) buah 
= 1152 buah + 96 buah 
— 1.248 buah 
Jawaban:D 


3. Pak Manda memiliki 3 petak tanah yang luasnya 
masing-masing adalah - ha, 40 dam? dan 10 a. 


Luas tanah Pak Manda seluruhnya adalah ... m?. 
A. 4.600 

B. 6.400 

C. 9.100 

D. 10.000 

Pembahasan: 

Karena satuan luas yang ditanyakan adalah 
meter persegi (m*), maka ubah semua satuan 
luasnya menjadi meter persegi. 

a 1 Ha = 10.000 m? 

m 1 dam’°= 100 m? 


m lare- 100 m? 


i 100 


m Luas petak | = il ha= G x 10.000)m? = 5.000 m? 
2 


m Luas petak || = 40 dam? = (40 x 100)m? = 4.000 m? 
m Luas petak IIl = 10 a = (10 x 100)m* = 1.000 m? 


Luas tanah Pak Manda seluruhnya adalah: 
= luas petak | + luas petak || + luas petak III 
= 5.000 m? + 4.000 m? + 1.000 m? 
= 10.000 m? 
Jawaban: D 


. 2,3 m? + 5 dm? + 1.500 cm? =... L 

A. 2.365 4 

B. 2.306,5 l 

C. 2.305 4 

D. 2.360,5 ( 

Pembahasan: 

Karena satuan yang ditanyakan adalah liter, 
maka ubah semua satuan volumenya menjadi 
liter. 

m 1m'-1.000 £ 

ms 1dm?=1 dl 

m 14 = 1.000 cm? 


101 s 


2,3 m? 45 dm? + 1.500 cm? 
= (2,3 x 1.000) +52 + (1.500: 1.000) £ 
=2.300/ 454 41,54 
= 2.306,5 4 
Jawaban: B 


5. Bu Citra menjual minyak tanah dalam sebuah 
drum yang berisi M m°. Pembeli pertama 
membeli 7 liter, pembeli kedua 12 dm?, dan 
pembeli ketiga membeli 15 liter. Sisa minyak 
tanah yang masih ada sekarang adalah .... 

A. 246 liter 

B. 242 liter 

C. 231 liter 

D. 216 liter 

Pembahasan: 

Diketahui: 

m volume mula-mula = v4 m? 

m pembeli pertama =V, =7 liter 

m pembeli kedua =V, = 12 dm? 

m pembeli ketiga =V, = 15 liter 

Karena satuan pada pilihan jawaban adalah liter, 
maka ubah semua satuan volumenya menjadi 
liter. 


i 102 


m volume mula-mula = 1⁄4 m? = 1⁄4 x 1.000 liter 
= 250 liter 
a pembeli kedua = 12 dm? = 12 liter 
Volume minyak tanah yang terjual adalah: 
=V +V, +V, 
=7+12+15 
= 34 liter 
Sisa minyak tanah yang masih ada sekarang 
adalah: 
= volume mula-mula - volume yang terjual 
= 250 liter - 34 liter 
= 216 liter 
Jawaban: D 
. 1,5 ton + 10 kuintal + 750 pon =... kg. 
A. 625 
B. 1.525 
C. 1.975 
D. 2.875 
Pembahasan: 
Karena satuan yang ditanyakan adalah kilogram 
(kg), maka ubah semua satuannya menjadi kg. 
a 1 ton = 1.000 kg 
m 1 kuintal = 100 kg 
a 1pon=% kg 


103 sh 


1,5 ton #10 kw + 750 pon 
= (1,5 x 1.000) kg + (10 x 100) kg + (750 x 2) kg 
= 1.500 kg + 1.000 kg + 375 kg 


= 2.875 kg 
Jawaban:D 


7. Ibu membeli 3,5 kg gula, 45 ons tepung terigu, 
dan 2.500 gram merica. Berat seluruh belanjaan 
ibu adalah ... kg. 

A. 10,5 

B. 105 

C. 230 

D. 510 

Pembahasan: 

Karena satuan yang ditanyakan adalah kilogram, 
maka ubah satuannya menjadi kg. 


1 
1 ons = — k 
si 10 


1 gam = —— k 
"+9 1000 9 


3,5 kg + 45 ons + 2.500 gram 
1 
= 35 kg + (45 x — kg + (2.500 x ——)kg 


1.000 
= 3,5 kg + 4,5 kg + 2,5 kg 
= 10,5 kg 


i 104 


Jawaban: A 


8. Adi mengerjakan soal matematika selama 1 jam 
56 menit 45 detik dan bahasa Indonesia selama 
1 jam 28 menit 27 detik. Waktu yang dibutuhkan 
Adi seluruhnya adalah .... 

A. 2jam 24 menit 12 detik 

B. 2jam 25 menit 12 detik 

C. 3jam 24 menit 12 detik 

D. 3jam 25 menit 12 detik 

Pembahasan: 

Diketahui: 

m waktu mengerjakan soal matematika = 1 jam 
56 menit 45 detik 

m waktu mengerjakan soal bahasa Indonesia 
= 1 jam 28 menit 27 detik 


Waktu yang dibutuhkan Adi seluruhnya adalah: 
1 jam 56 menit 45 detik 
1jam 28 menit 27 detik + 
2jam 84 menit 72 detik 
= 2 jam (60 + 24) menit (60 + 12) detik 
— 3jam 25 menit 12 detik 
Jawaban: D 


105 gi 


9. Ibu Aminah membeli 7 lusin gelas dan 5 lusin 
piring. Jika sampai di rumah gelas dan piring 
tersebut dihitung menjadi ... buah. 

A. 246 
B. 245 
C. 144 
D.143 
Pembahasan: 


1 lusin = 12 buah 


7 lusin gelas + 5 lusin piring 
= (7 x 12) buah + (5 x 12) buah 
= 84 buah + 60 buah 
= 144 buah 
Jawaban: C 


10. Windi bekerja membantu ibu selama 2,25 jam, 
kemudian menjahit baju selama 1,25 jam. Lama 
Windi membantu ibu dan menjahit baju adalah 
... menit. 

135 

175 

210 

215 


DN» 2 


kn 106 


Pembahasan: 
Diketahui: 
a lama Widi membantu ibu = 2,25 jam 
a lama Widi menjahit = 1,25 jam 
a 1jam =60 menit 
Maka lama Widi membantu ibu dan menjahit 
adalah: 
= 2,25 jam + 1,25 jam 
= 3,50 jam 
= 3,5 x 60 menit 
= 210 menit 
Jawaban: C 


107 sik 


KECEPTAN, JARAK, 
DAN WAKTU 





w 
Bab 
(“3 
A. KECEPATAN 


Kecepatan sebuah benda yang bergerak adalah 
perbandingan antara jarak yang ditempuh benda 
dengan waktu tempuhnya. 


jarak | 


Kecepatan = 
waktu 


Satuan kecepatan adalah km/jam. 

Contoh: 

Sebuah mobil berangkat dari kota A menuju kota 
B. Jika jarak kota A-B adalah 60 km dan waktu 
tempuhnya adalah 2jam, kecepatan rata-rata mobil 
tersebut adalah .... 


Jawab: 
— 60 km 
2 jam 
— 30 km/jam 


Kecepatan 


B. JARAK 


Jika kecepatan dan waktu tempuh diketahui, jarak 
tempuhnya adalah: 


Jarak = kecepatan x waktu 


Satuan jarak — km. 


Contoh: 
Ketika mengikuti lomba lari maraton, Rio berlari 
dengan kecepatan rata-rata 10 km/jam. Jika waktu 
yang dicatat Rio dari start sampai finis adalah 30 
menit, di kelas berapa km lomba lari maraton yang 
diikuti Rio? 
Jawab: 
Jarak = kecepatan x waktu 

— 10 km/jam x 30 menit 

— 10 km/jam x 0,5 jam 

—5 km 
Jadi, Rio ikut lomba lari maraton di kelas 5 km. 


109 g 


C. WAKTU 


Jika kecepatan dan jarak tempuh diketahui, waktu 
tempuhnya adalah: 


waktu = JAMAK. 
kecepatan 

Contoh: 

Pada hari Sabtu Tinton pergi ke sekolah naik sepeda. 
Kecepatan rata-rata ia mengendarai sepedanya 
adalah 10 km/jam. Jika ia berangkat pukul 06.00 
dan jarak rumah ke sekolah adalah 5 km, pukul 
berapa ia tiba di sekolah? 


Jawab: 
Waktu = Sa 
kecepatan 
= 5km 
10 km/jam 
= 0,5 jam 


Karena 1 jam = 60 menit, maka: 
0,5 jam =0,5 x 60 menit 

= 30 menit 
Jadi, Tinton tiba di sekolah pukul: 
06.00 + 30 menit = 06.30. 


i 110 


1. 





SROH SOAL Ja 
DAN PEMBAHASAN 3 


e 


Sebuah bus kota berangkat dari kota A pukul 
05.30 dan tiba di kota B pukul 11.00. Jika jarak 
kota A dan kota B 330 km, kecepatan rata-rata 
bus tersebut adalah .... 
A. 40 km/jam 
B. 50 km/jam 
C. 55 km/jam 
D. 60 km/jam 
Pembahasan: 
Diketahui: 
a waktu berangkat = 05.30 
a Waktu tiba = 11.00 
m jarak kota A dan kota B = 330 km 
Waktu tempuh = waktu tiba - waktu berangkat 
= 11.00 - 05.30 
= 5 jam 30 menit 
= 5,5 jam 





Kecepatan rata-rata 


Jawaban: D 


111 s 


2. Jarak Bandung-Jakarta adalah 120 km. Miko 
mengendarai mobil berangkat dari Jakarta pukul 
09.45 menuju Bandung, dengan kecepatan 60 
km/jam. Pukul berapa ia tiba di Bandung? 

A. 10.45 

B. 10.15 

C. 11.45 

D. 1215 

Pembahasan: 

Diketahui: 

m jarak - 120 km 

m Waktu berangkat - pukul 09.45 

m kecepatan = 60 km/jam 

Waktu tempuh Jakarta-Bandung adalah: 


kecepatan - 60 km/jam 
Jadi, Miko tiba di Bandung pukul: 09.45 + 2 jam 


= 11.45. 
Jawaban: C 


3. Jarak Pandeglang ke Cirebon 585 km, ditempuh 
dengan mobil selama 9 jam. Maka kecepatan 
mobil itu setiap jam adalah .... 


E 112 


70 km 

65 km 

60 km 

55 km 

Pembahasan: 

Diketahui: 

m jarak tempuh = 585 km 


Oon» 


m waktu tempuh — 9jam 
Maka kecepatan mobil adalah: 
_ jaraktempuh 


waktu tempuh 
585 km 


9 jam 
— 55 km/jam 





Jadi, kecepatan mobil itu setiap jam = 55. 
Jawaban: D 


. Dalam waktu 1,5 jam sebuah sepeda motor 
dapat menempuh jarak 78 km. Dalam waktu 30 
menit sepeda motor itu dapat menempuh jarak 
... km. 

A. 16 

B. 18 

C. 26 

D. 52 


wW 


Pembahasan: 

Diketahui: 

m jarak tempuh - 78 km 

m waktu tempuh — 1,5 jam 

Maka kecepatan sepeda motor adalah: 
_ jarak tempuh 

— waktu tempuh 

. 78 km 





1,5 jam 
— 52 km/jam 
Dalam waktu 30 menit = 0,5 jam, sepeda motor 
tersebut dapat menempuh jarak sejauh: 
— kecepatan x waktu tempuh 
52 km/jam x 0,5 jam 
— 26 km. 
Jadi, jarak yang ditempuh oleh sepeda motor 
selama 30 menit adalah 26 km. 


Jawaban: C 


5. Jarak kota A ke kota B 240 km. Sebuah bus 
berangkat dari kota A pukul 16.00, istirahat di 
perjalanan selama 30 menit. Jika bus tersebut 
melaju dengan kecepatan rata-rata 60 km/jam, 
pukul berapa bus tiba di kota B? 


Ka 114 


18.30 

19.30 

20.30 

21.30 

Pembahasan: 

Diketahui: 

m jaraktempuh =240km 


on» 


a Waktu keberangkatan = 16.00 

m lama istirahat = 30 menit = 0,5 jam 

m kecepatan bus = 60 km/jam 

Waktu tempuh yang dibutuhkan bus untuk 
sampai di kota B adalah: 

— jarak tempuh 

p kecepatan 

-240km 

60 km/jam 

= 4jam 

Jadi, bus akan tiba di kota B pada pukul: 

= waktu berangkat + waktu tempuh + lama istirahat 
= 16.00 + 4 jam + 0,5 jam 

= 16.00 + 4,5 jam 

= 16.00 + 04.30 


= 20.30 
Jawaban: C 


D 


6. Jarak antara kota A dan kota B 360 km. Husen 
dapat menempuh jarak tersebut dalam waktu 
4 jam 30 menit. Berapakah kecepatan rata-rata 
tiap jam? 

A. 80 km/jam 

B. 84 km/jam 

C. 90km/jam 

D. 120 km/jam 

Pembahasan: 

Diketahui: 

m jarak antara kota A ke kota B = 360 km 

m waktu yang diperlukan Husen = 4 jam 30 
menit — 4,5 jam 

Kecepatan rata rata Husen adalah: 

_ jarak tempuh 


waktu tempuh 
— 360km 


4,5 jam 
— 84 km/jam. 
Jadi, kecepatan rata rata yang digunakan Husen 
adalah 84 km/jam. 





Jawaban: B 


Ka 116 


. Sebuah mobil berangkat dari Jakarta pukul 
08.30, sampai di Bandung pukul 13.30. 
Berapakah kecepatan mobil tersebut jika jarak 
Jakarta - Bandung 300 km? 

A. 60 km/jam 

B. 70 km/jam 

C. 80km/jam 

D. 90 km/jam 

Pembahasan: 

Diketahui: 

a Waktu keberangkatan = 08.30 

a Waktu tiba = 13.30 

m jarak tempuh = 300 km 

Waktu tempuh mobil adalah: 

= waktu tiba - waktu keberangkatan 

= 13.30 - 08.30 

— 5 jam 

Kecepatan mobil adalah: 

— jarak tempuh 


waktu tempuh 
300 km 





5 jam 
— 60 km/jam 
Jadi, kecepatan yang digunakan mobil adalah 


60 km/jam. 
Jawaban: A 


“55 


8. Amir dan Ali berangkat dari Cianjur ke Bogor 
dengan kendaraan yang berbeda. Kecepatan 
kendaraan yang ditumpangi Amir rata-rata 30 
km per jam sedangkan yang ditumpangi Ali 40 
km per jam. Jarak antara Cianjur - Bogor 60 km. 
Jikamereka berangkat pukul 07.15, pukul 
berapa masing-masing mereka tiba di Bogor? 
A. 09.45 dan 08.15 
B. 08.15 dan 09.45 
C. 09.15 dan 08.45 
D. 08.45 dan 09.15 
Pembahasan: 

Diketahui: 

a jarak tempuh =60km 

a Waktu keberangkatan = 07.15 

m kecepatan rata rata kendaraan Amir = 30 km/jam 
m kecepatan rata rata kendaraan Ali = 40 km/jam 


Waktu tempuh untuk Amir adalah: 
_ jarak tempuh 


kecepatan 
60 km 


E 30 km/jam 
= 2 jam 


BB 


Waktu tempuh Ali adalah: 
_ jarak tempuh 


kecepatan 
60km 


40 km/jam 

= 1,5 jam 

Waktu tiba di Bogor untuk Amir adalah: 

= waktu berangkat + waktu tempuh Amir 

= 07.15 + 2jam 

= 09.15 

Waktu tiba di Bogor untuk Ali adalah: 

= waktu berangkat + waktu tempuh Amir 

= 07.15 + 1,5 jam 

= 07.15 + 01.30 jam 

= 08.45 

Jadi, Amir dan Ali sampai di Bogor pukul 09.15 
dan 08.45. 

Jawaban: C 


. Hasan bersepeda dari Surabaya menuju Malang 
dengan kecepatan 25 km/jam. la berangkat 
pukul 07.45. Jarak Surabaya - Malang 87,5 km. 
Pukul berapa Hasan tiba di Malang? 


= 


10.45 

11.00 

11.15 

11.30 

Pembahasan: 

Diketahui: 

m kecepatan = 25 km/jam 


UN» Pe 


m jarak tempuh = 87,5 km 
m Waktu keberangkatan = 07.45 
Maka waktu tiba di kota Malang, yaitu: 


= waktu keberangkatan + waktu tempuh 


= 0745 4 jarak tempuh 
kecepatan 


87,5 km 
25 km/jam 
= 07.45 + 3,5 jam 
= 07.45 + 03.30 
- 11.15 
Jadi, Hasan tiba di kota Malang pukul 11.15. 
Jawaban: C 


- 07.45 + 


10. Adi bersepeda dengan kecepatan 15 km/jam. 
Jarak yang ia tempuh 37,5 km. Jika ia berangkat 
pukul 07.55, pukul berapa tiba di tempat yang 
dituju? 


z 120 


10.00 

10.15 

10.25 

10.45 

Pembahasan: 

Diketahui: 

a jarak tempuh = 37,5 km 


on» 


m kecepatan = 15 km/jam 
m waktu keberangkatan = 07.55 
Maka, waktu tiba di kota yang dituju adalah: 
= waktu keberangkatan + waktu tempuh 
jarak tempuh 
= 07.554 —— 
kecepatan 
37,5 km 
15 km/jam 
= 07.55 + 2,5 jam 
= 07.55 + 02.30 
= 10.25 
Jadi, Adi tiba ke tempat yang dituju pukul 
10.25. 


- 07.55 + 


Jawaban: C 


121 si 


BANGUN DATAR 





A. PERSEGI 





O Ciri-ciri: 
a memiliki empat sisi yang sama panjang 
a memiliki empat sudut siku-siku 
a memiliki diagonal yang berpotongan 
tegak lurus dan saling membagi dua sama 
panjang 


O Simetri lipat & simetri putar: 
a simetri lipat = 4 
m simetri putar = 4 


O Keliling (K) & luas (L): 


K=4xs 
L=sxs=s° | 


B. PERSEGI PANJANG 


ket : p = panang 
( = lebar 





O Ciri-ciri: 
m memiliki dua pasang sisi berhadapan sama 
panjang dan sejajar. 
m memiliki empat sudut siku-siku 
memiliki diagonal yang sama panjang dan 
saling membagi dua sama panjang 


O Simetri lipat & simetri putar: 
a simetri lipat = 2 
m simetri putar = 2 


O Keliling (K) & luas (L): 


K-2x(ptc) 
L-px(l 


123 g 


C. SEGITIGA 
a 


R ein 


a:alas 


t : tinggi 


O Ciri-ciri: 
m memiliki tiga sisi dan tiga sudut 
m jumlah sudut-sudutnya 180” 
m tinggi segitiga harus tegak lurus dengan alas 
dan melalui titik sudut yang berhadapan 
dengan alas 


O Simetri lipat & simetri putar: 
m Segitiga sama kaki: 
- simetri lipat = 1 
- simetri putar —1 
m Segitiga sama sisi: 
— simetri lipat = 3 
- simetri putar — 3 


z 124 


m Segitiga siku-siku: 
- simetri lipat: 0 
— simetri putar: 1 

m Segitiga sebarang: 
— simetri lipat : 0 
— simetri putar: 1 


O Keliling (K) & luas (L): 
K = AB + BC + AC 


[= xaxt 


1 
2 


D. JAJARGENJANG 
D C 


a =alas 


t = tinggi 


O Ciri-ciri: 
m sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan 
sejajar 
sudut-sudut yang berhadapan sama besar 
m diagonalnya tidak sama panjang dan saling 


membagi dua sama panjang 
125 cs 


O Simetri lipat & simetri putar: 
a simetri lipat - O 
a simetri putar = 2 


O Keliling (K) & luas (L): 


K=AB+BC +CD+AD 
L=axt 


E. TRAPESIUM 


Jenis-jenis trapesium: 
D C D C 


A B A B 
Trapesium sembarang Trapesium sama kaki 


D C 


Trapesium siku-siku 


z 126 


A 
t: tinggi 


UI 


O Keliling (K) & luas (L): 


K = AB + BC + CD + DA 


1 
L= 5 x jumlah sisi-sisi sejajar x tinggi 


F. LAYANG-LAYANG 
A 


d, : diagonal 1 
d, : diagonal 2 


127 g 


© Ciri-ciri: 


memiliki dua pasang sisi sama panjang. 
memiliki sepasang sudut yang berhadapan 
sama besar dan sepasang sudut yang 
berhadapan lainnya tidak sama besar. 
kedua diagonalnya tidak sama panjang dan 
berpotongan tegak lurus. 

salah satu diagonalnya merupakan sumbu 
simetri dan membagi dua diagonal yang lain 
sama panjang. 


O Simetri lipat & simetri putar: 


simetri lipat = 1 
simetri putar — 1 


O Keliling (K) & luas (L): 


K 


= 2 x (AB + BC) | 


1 
L= aa 


Bs 128 


G. BELAH KETUPAT 





s: sisi 
d, : diagonal 1 
d, : diagonal 2 


O Ciri-ciri: 

m semua sisinya sama panjang dan sisi-sisi 
yang berhadapan sejajar. 

m keempat sudutnya sama besar dan siku-siku 

m kedua diagonalnya tidak sama panjang, 
berpotongan tegak lurus, dan saling 
membagi dua sama panjang. 

" kedua diagonalnya merupakan sumbu 
simetri. 


129 si 


O Simetri lipat & simetri putar: 
a simetri lipat = 2 
m simetri putar—2 
O Keliling (K) & luas (L): 
K-4xs 
1 
L- 5 xd xd, 


| 
| 
5 


ig 130 


1. 





NN OH SOAL Ia 
DAN PEMBAHASAN 3 


jan ag 


Sebuah bangun datar mempunyai ciri-ciri 





sebagai berikut. 

m Mempunyai dua pasang sisi sejajar. 

a Keempat sisinya sama panjang. 

m Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. 

a Mempunyai dua buah diagonal sama panjang. 

Bangun tersebut adalah .... 

A. persegi 

B. jajar genjang 

C. persegi panjang 

D. belah ketupat 

Pembahasan: 

Ciri-ciri bangun datar tersebut adalah: 

m Mempunyai dua pasang sisi sejajar —> 
(merupakan ciri persegi, segi empat, jajar 
genjang, atau belah ketupat. 

m Keempat sisinya sama panjang 
[merupakan ciri persegi atau belah ketupat). 


131 a 


m Sudut-sudut yang berhadapan sama besar 
—— (merupakan ciri persegi atau belah 
ketupat. 

m Mempunyai dua buah diagonal yang sama 
panjang —> (merupakan ciri persegi. 

Jadi, bangun tersebut adalah persegi. 

Jawaban: A 


2. Banyaknya simetri lipat bangun datar berikut 
adalah .... 
A. 0 
B. 1 
C. 2 
D. 3 
Pembahasan: 
Bangun datar tersebut adalah 
segitiga sama sisi yang 
memunyai 3 sumbu simetri. 
Banyaknya simetri lipat segitiga 
sama sisi adalah 3. 
Jawaban: D 


3. Setiapjarak 5 meter sebelah kiri dan kanan jalan 
Jl. Sudirman ditanami pohon. Jika panjang Jl. 


E 132 


Sudirman 2.000 m, maka jumlah pohon yang 
ditanam adalah ... pohon. 
A. 400 
B. 402 
C. 800 
D. 802 
Pembahasan: 
Banyak pohon yang ditanam adalah: 
— 2000:5 
— 400 buah 
Jawaban: A 


. Keliling bangun di bawah ini adalah .... (—2) 
A. 37 cm 

B. 48cm 
C. 59cm 
D. 81cm 


3,5 cm 3,5 cm 


Pembahasan: 
Bangun di atas merupakan gabungan antara 
persegi panjang dan setengah lingkaran. 


133 gs 





da (K) bangun di atas adalah: 
= AB+BC +CD +DE+EF+FA 
= AB+BC+CD+(u xr)+EF+FA 


= 14+8+3,5+(% xX 3,5)+3,5 +8 


= 144843540 x 3,5) 43,5 +8 


22 
= 374 7 
= 37411 
= 48cm 

Jawaban: B 
5. Luas bangun di samping adalah .... (1 = 3,14) 

A. 474 cm? 
B. 666,5 Cm? 20 cm 
C. 874cm 
D. 1816 cm? 20 8 


En 134 


Pembahasan: 
Bangun datar tersebut adalah gabungan antara 
seperempat lingkaran dan persegi panjang. 
Seperempat lingkaran: 
r-20cm 
Luasnya (L) adalah: 
XIX 
= 1⁄4 X 3,14 x 20? 
= 1⁄4 x 3,14 x 400 
= 314 cm? 
Persegi panjang: 
. p=8cm 
m | =20 cm 
Luasnya (L) adalah: 
—pxl 
= 8 cm x 20 cm 
= 160 cm? 
Luas bangun datar tersebut adalah: 
L = 314 + 160 = 474cm? 
Jawaban: A 


. Kebun Pak Budi berbentuk persegi panjang 
dengan ukuran panjang 42 m dan lebar 37 m. 


Keliling kebun Pak Budi adalah .... 
135 a 


19m 

158 m 

116m 

1.554m 

Pembahasan: 

Diketahui: 

Kebun berbentuk persegi panjang dengan 


UN» » 


ukuran: 
mu p-42m 
m 1 537m 
Keliling (K) kebun tersebut adalah: 
—2x (p4#l) 
= 2 x (42 m + 37 m) 
=2x79m 
= 158 m 
Jawaban: B 


7. Kebun Pak Bandi berbentuk seperti gambar 
berikut. 


28 m 


ig 136 


Kebun itu akan ditanami pohon pepaya dengan 
jarak antar pohon 2 m. Pohon pepaya yang 
dibutuhkan Pak Bandi adalah ... pohon. 
A. 168 
B. 84 
C. 105 
D. 80 
Pembahasan: 
a Panjang kebun pak Bandi ditanami = 28: 2 
— 14 pohon. 
a Lebar kebun pak Bandi ditanami = 12:2 =6 
pohon. 
Maka banyak pohon yang ada pada kebun pak 
Bandi adalah: 
=14x6 
= 84 pohon 
Jawaban: B 


. Sebidang kebun berbentuk segi tiga siku-siku. 
Panjang sisi miringnya 35 m dan panjang salah 
satu siku sikunya 21 m. Berapakah panjang sisi 
siku-siku yang lain? 

A. 14m 

B. 16m 


137 gs 


C. 28m 

D. 56m 
Pembahasan: 
Berdasarkan gambar 


Berlaku persamaan: 
ce =altb? 
352 = 21? + b? 
b? =35?-21? 

= 1225 — 441 

= 784 
b =28 

Jawaban: C 


9. Kebun pak Musa tampak seperti 
pada gambar berikut. 
Panjang kebun adalah 18 m dan 
lebarnya 12 m. Kebun itu akan 
dikelilingi pagar. Maka keliling 
kebun pak Musa adalah ... m. 


ig 138 


12 m 


78,84 

66,84 

54,84 

35,84 

Pembahasan: 

Bangun setengah lingkaran: 


on» 


Kelilingnya (K) adalah: 

= x 3,14 x diameter 

=% x 3,14x12m 

= 18,84 m 

Bangun persegi panjang: 

Kelilingnya (K) adalah: 

=2x(p+1) 

=2x(18m+12m) 

= 60 m 

Keliling bangun yang akan dipagar pada bangun 
tersebut adalah: 

=60m- 12m 

= 48m 

Keliling kebun pak Musa yang akan dipagar 
adalah: 

= 18,84 m + 48 m 


= 66,84 m 
Jawaban: B 


139 si 


10. Bangun datar di bawah ini dibentuk dari 
persegi panjang yang panjangnya 12 m 
dan dua buah bangun berbentuk setengah 
lingkaran (n = 3,14). 


| | 
| 10cm | 


| | 
Berapakah kelilingnya ? 
A. 34cm 
B. 48,5 cm 
C. 497cm 
D. 554cm 
Pembahasan: 


| 110cm Il ! Ill 
| 





Bangun |: 

Kelilingnya (K) adalah: 
=% x n x diameter 
=% x 3,14x 10m 

= 15,7 m 


Bs 140 


Bangun II: 
Kelilingnya (K) adalah: 
— 2X panjang persegi panjang 
=2x12m 
= 24m 
Bangun III: 
Kelilingnya (K) adalah: 
=% x n x diameter 
=0,5 x3,14x 10m 
= 15,7 m 
Keliling total bangun diatas adalah: 
= K. bangun I + K. bangun II + K. bangun III 
= 15,7 m+24m +15,7 m 
= 55,4 m 
Jawaban: D 


141 a 


PENCERMINAN & PERPUTARAN 





A. PENCERMINAN 


Langkah-langkah menggambar bayangan 

pencerminan sebagai berikut. 

1. Tentukan titik-titik sudut bangun datar. 

2. Dari masing-masing titik sudut, tariklah garis 
yang tegak lurus dengan cermin dan panjangnya 
dua kali jarak titik sudut tersebut ke cermin. 

3. Ujung garis tersebut merupakan titik sudut 
bayangan bangun ruang yang terbentuk oleh 
cermin. 


Contoh-1: 
Pencerminan bangun ABCD terhadap garis Y 


adalah seperti gambar berikut. 


Y 
C C 


Hasil pencerminan masing-masing titik: 

A —> A' C—C 

B—-B' D—D' 

Bangun datar A'B'C'D' adalah bayangan bangun 
ABCD yang dicerminkan terhadap garis Y. 


Contoh-2: 
Pencerminan bangun DEF terhadap garis G 
adalah seperti gambar berikut. 


143 ai 


F 
F D' 
Pa 
1 
D E’ 
E 
Hasil pencerminan masing-masing titik: 
D—D' E—E' F— F 


Bangun datar D'EF adalah bayangan bangun 
DEF yang dicerminkan terhadap garis G. 


B. PERPUTARAN (ROTASI) 


O Satu putaran adalah gerakan memutar dari satu 
titik kembali lagi ke titik tersebut. 


5 putaran = 90° 


putaran = 180° 


E putaran = 270° 


Ajlo NI= AI 


m 1 putaran = 360° 


> 144 


O Arah putaran dapat searah atau berlawan arah 
jarum jam. 

m Arah putaran searah jarum jam adalah 
putaran sesuai gerakan jarum jam, yaitu 
berputar ke kanan. 

m Arah putaran berlawanan jarum jam adalah 
putaran berlawanan dengan gerakan jarum 
jam, yaitu berputar ke kiri. 


O Contoh: 


R 


P 0 


Hasil rotasi segitiga POR searah jarum jam 


sebagai berikut. 
R 


p R P P Q 
Rotasi 90° Rotasi 180° Rotasi 270° Rotasi 360° 


145 g 







Z. CONTOH SOAL 
< "Mz, DAN PEMBAHASAN 


1. Gambar pencerminan yang benar adalah .... 


AK AK 
NT GJA 


Pembahasan: 





Dari keempat gambar di atas, pencerminan yang 
benar adalah gambar C. 


Jawaban: C 


2. Pencerminan bangun datar yang benar 
ditunjukkan oleh gambar.... 


T 146 


dh qE 
DDB 


Pembahasan: 

Pencerminan bangun datar terhadap sumbu 
pencerminan yang benar ditunjukkan 
gambar A. 


Jawaban: A 


147 si 


3. Jika bangun datar di bawah ini diputar 90” 
searah jarum jam dengan pusat titik O, posisi 
Mai datar yang a adalah . 


B 
Pembahasan: 


Jika jajar genjang ABCD diputar searah jarum 
jam dengan titik O sebagai pusatnya, hasilnya 
seperti gambar berikut. 


T 148 


> 


A D 
B 
D Cc 
C 
persegi awal diputar 90? 
C 
B 
Cc D 
D 
B A 
A 
diputar 180? diputar 270” 
Jawaban: C 
4. Bangunan segi lima L 
KONML bila diputar 
72” searah jarum jam, k M 
dengan pusat putaran 
P akan menghasilkan 
gambar .... 
O N 


149 si 


A. M C. N 
Sy | Gi 
K O L K 
B. 2 D. K 
0, CX 
M L N M 
Pembahasan: 


Jika segilima KONML diputar 72° searah jarum 
jam dengan titik P sebagai pusatnya, hasilnya 
seperti gambar berikut. 


L K 
| oa, GN 
Diputar 72° 


O N N M 


Jawaban: D 





5. Pencerminan bangun datar dibawah ini yang 
benar adalah: 


“NIN NA 
NN NN 


Pembahasan: 
Pencerminan bangun datar terhadap sumbu 
pencerminan ditunjukan pada gambar: 





Jawaban: C 


151 s 


BANGUN RUANG 





wadi 
ka 


s= sisi 





Ciri-ciri Kubus: 

m memiliki jumlah rusuk = 12. 

a memiliki jumlah sisi = 6. 

a memiliki jumlah titik sudut = 8. 

m Sisi kubus berbentuk persegi (bujur 
sangkar). 

Luas permukaan = Lperm. = 6 x $? = 652 

Volume =V =s xs xs=s? 


B. BALOK 





Ket: 


p — panjang balok 

£ = lebar 

t = tinggi balok 

Ciri-ciri Balok: 

m memiliki jumlah rusuk = 12. 

m memiliki jumlah sisi = 6. 

m memiliki jumlah titik sudut = 8. 

m Sisi balok berbentuk persegi panjang. 

Luas permukaan = Lperm.. = 2{(p x £ )+ (p x t) + 
(6 KO) 

Volume-V-pxext 


153 sa 


cC. LIMAS 





Ket:La = luas alas 

t =tinggi 
Luas permukaan: L perm. = La + jumlah luas 
segitiga pada bidang tegak 


Volume = V = 2x La x t 


D. PRISMA 
D F 
t 
A C 





Luas permukaan =L =(2xL)+(Kxt) 


perm. 
La :luas alas 

K : keliling alas 

t :tinggi 

Volume SV SL, xt 


TABUNG 





Ciri-ciri Tabung: 

a memiliki jumlah rusuk — 2. 

m memiliki jumlah sisi = 3. 

m tidak memiliki titik sudut. 

Luas permukaan =L =2nr(r+t) 


perm. 


L - 2nrt 


selimut 
m : = atau 3,14 
r :jari-jari alas 
t :tinggi tabung 
Volume —V-nr't 


155 a 


F. KERUCUT 


r : jari-jari lingkaran 
s : panjang garis pelukis kerucut 


: t: tinggi tabung 


Ciri-ciri Kerucut: 

m memiliki jumlah rusuk = 1. 

a memiliki jumlah sisi = 2. 

m tidak memiliki titik sudut. 

Luas Permukaan = L —nrtr-#s) 


perm. 


Ls zns 


elimut 


1 
Volume: V = - nrt 


ia 156 


G. BOLA 


r = Jari-jari bola 
O titik pusat 


Luas Permukaan: Lperm. = 4 n r? 


Volume = V = t Tr? 


157 si 





ý H è DAN PEMEAN 


1. Gambar di bawah ini yang merupakan jaring- 
jaring kubus adalah .... 


cb H 


Diantara gambar pada pilihan jawaban tersebut, 
yang merupakan jaring-jaring kubus adalah 
gambar A. 


ia 158 


Jawaban: A 


Gambar di samping 
merupakan  jaring-jaring 


A. prisma segitiga 

B. prisma segi empat 

C. limas segitiga 

D. limas segi empat 

Pembahasan: 
Gambar tersebut adalah 
jaring-jaring limas segitiga. 


Jawaban: C 
3. Volume bangun di bawah ini adalah .... 
5.328 cm? 
6.300 cm? 


6.975 cm? 
11.600 cm? 


159 g 


onw 


30 cm 15 cm 


Pembahasan: 
Bangun di atas adalah gabungan antara balok 
dan kubus. 


Balok: 

m p-20cm 

m 1515 

m t=12 cm1 

Volume (V) balok adalah: 
—pxixt 

= 20 cm x 15 cm x 12 cm 
= 3.600 cm? 


Kubus: 
s=15 cm 
Volume (V) kubus adalah: 
=SXSXS 
= 15 cm x 15 cm x 15 cm 
= 3.375 cm? 
Volum bangun tersebut adalah: 
= V salok T V kubus 
= 3.600 cm? + 3.375 cm? 
= 6.975 cm? 
Jawaban: C 


ia 160 


4. Volume bangun ruang di bawah ini adalah .... 


8cm 
Pu Hi 
8 cm 
10 cm 
12 cm 
A. 7.680 cm? 
B. 960cm? 
C. 800 cm? 
D. 38cm? 
Pembahasan: 


Bangun di atas adalah gabungan antara balok 
dan prisma segitiga. 





8 cm 

Balok: 
u p=8cm 
m |=10 cm 
m t=8cm 
V —pxlxt 

= 8 cm x 10 cm x 8 cm 

= 640 cm? 


161 s 


Prisma segitiga: 


8 cm 





aa 10 cm 
m alas segitiga siku-siku: 
a = 4 cm 
t= 8 cm 
m tinggi prisma = 10 cm 
V-L Kt 


alas 


- X4cmx8cmx 10 cm 


= 160 cm? 
Volume bangun ruang tersebut adalah: 
V = Visk + Ven 

= 640 cm? + 160 cm? 

= 800 cm? 


Jawaban: C 


a 162 


5. Luas seluruh permukaan balok berikut adalah 





228 cm? 
1.616 cm? 
1.872 cm? 
4.352 cm? 
Pembahasan: 
Diketahui: 

m p=32 cm 


on?» 


m 1-8cm 
m t—-1/cm 
Luas permukaan (L) balok adalah: 
—2x px) + (p xt) + (lx t)] 
= 2 x [(32 x 8) + (32 x 17) + (8 x 17)] 
= 2 x [256 + 544 + 136] 
= 2 x 936 
= 1.872 cm? 
Jawaban: C 


163 ai 


6. Berapa dm? volum air dalam gambar bak ini jika 


diisi air penuh? 
10 cm (ketebalan bak) 


I. 


216 dm? 

278 dm? 

288 dm? 

512 dm? 
Pembahasan: 

Diketahui: 

= Peta 7 8 dM 

= ektorr = 8 dm 

m t=8dm 

a tebal = 10 cm = 1 dm 
Panjang bak dalam adalah: 
= panjang total - (2 x tebal) 
= 8- (2 x 1) dm 

= 6 dm 


Wa 164 


m 


UN» 2 


Lebar bak dalam = lebar total - (2 x tebal) 

=8- (2x 1)dm 

= 6 dm 
Maka volume air adalah: 
—pxixt 
= 6 dm x 6 dm x 8 dm 
= 288 dm? 

Jawaban: C 


7. Volume benda seperti gambar di bawah adalah 


116 cm? a 
208 cm? 

800 cm? 2 
. 1.600 cm? 

Pembahasan: 

Diketahui: 

m t =16cm 

m a=12,5 cm 

m t =8cm 

Volume = Lalas x Tinggi 

= (2 x 12,5 cm x 8 cm) x 16 cm 
=1.600 cm? 


GD 9» 5: 


12,5 cm 8cm 


Jawaban: D 


165 ge 


. Jika n =22/7, maka volume tabung di samping 
... CM. 

A. 126 

B. 824 

C. 2.386 

D. 2.772 
Pembahasan: 
Diketahui: 

m t=18 cm 
m r=/cm 
Volume (V) tabung tersebut adalah: 
= luas alas tabung x tinggi tabung 
=(nxr?) xt 


= Gd x 18 cm 
7 


= 154 cm? x 18 cm 
= 2.772 CM. 





Jawaban:D 


. Luas alas bangun di bawah 90 cm?. 
Volumenya adalah .... 





106 cm? 

480 cm? 

720 cm? 

1.440 cm? 
Pembahasan: 
Diketahui: 

Kerucut dengan ukuran 


ON 


m tinggi,t - 16 cm 
m Luas alas, L= 90 cm? 
Volume (V) bangun tersebut adalah: 


1 
ai K luas alas K tinggi 


1 
we x 90 cm? x 16cm 


= 480 cm? 
Jawaban:B 


10. Sebuah drum berisi minyak tanah sebanyak 75% 
dari volumenya. Jika tinggi drum 125 cm dan 
luas alas 100 cm?, maka volume minyak dalam 
drum adalah ... liter 
A. 937,5 
B. 93,75 
C. 9,375 
D. 9375 


167 si 


Pembahasan: 

Diketahui: 

m luasalasdrum,L= 100 cm?. 

m tinggidrum, t= 125 cm. 

m volume minyak dalam drum = 75% dari 
volume drum. 

Volume minyak dalam drum tersebut adalah: 

= 75% dari volume drum 

= 75% x volume drum 

=75%xLxt 

75% x 100 cm? x 125 cm 


19 x% 12.500 cm? 
100 


9375 cm? — (ingat: 1 liter = 1000 cm?) 
= 9,375 liter 


Jawaban:C 


a 168 


SISTEM KOORDINAT 


sa | 





Letak titik pada koordinat kartesius dinyatakan 

dengan: (x, y). 

m x: absis, yaitu angka pada garis horizontal 
(mendatar). 

m y: ordinat, yaitu angka pada garis vertikal 
(tegak). 


MEMBACA TITIK KOORDINAT 


Untuk mengetahui koordinat suatu titik, tarik 
garis vertikal dan horizontal dari titik tersebut 
ke sumbu x dan y. 





x 
LA: i 1 l f 
| | l | i 
F tenb a n 
| | | | | 
| | i | J 
An a iai ne esai Oka 
| | | | 
| | | 
sarakah. Karan kahi. 
| | | | | 
A aan yani AR Aa Sa 
| | l | | 
I i | | | 
dii mt Uu 
in uk sni "alah dai 
l | | | | 
Jp a E EN, a 
I | l | | 
l | | | | 
Ope AAA 
| | | | i 
| | | | | 
.. Tap a em a 
-— | | | | i 
Q NM L-i- di Lena 
= 
O 
U 


Koordinat titik-titik pada gambar di atas adalah: 


Titik R: 


Titik P: 


ditulis P(4,1) 


ditulis P(-3,-2) 


Titik S: 


Titik O: 


ditulis P(-2,4) 


ditulis P(2,-2) 


170 





B. MENGGAMBARKAN TITIK KOORDINAT 


Contoh: 

Diketahui titik-titik A(-3,1): B(5,1): C(3,5): D(-15). 
Jika keempat titik tersebut dihubungkan, bentuk 
bangun datar ABCD adalah .... 

Jawab: 

A31) ——> x--3:y-1 

B5) —— x=5;y=1 

3,5) ——> x=3;y=5 

D(-1,5) ——> x= -1; y=5 

Masing-masing titik pada bidang koordinat 
jika dihubungkan akan berbentuk bangun 
trapesium. 





E m eed m l > jan. emm el amai wal an cam Lan ama ehh an d 


171 





D: CONTOH SOAL 
TM... DAN PEMBAHASAN 


1. Perhatikan koordinat kartesius di bawah ini! 
y 





Koordinat titik segitiga ABC adalah .... 
A. A(4, -3): B(-2, -3): C(-2, 2) 

B. A(-4, 3): B(-2, 3): C(2, -2) 

C. A(-3, 4): B(-3, -2): C(2, -2) 

D. A(-3, 4): B(3, -2): C(2, -2) 


ka 1/2 





Dari gambar diatas diketahui: 

m TitikA:x=-3; y=4 —» A(-3,4) 

a TitikB:x=-3; y=-2 —» B(-3,-2) 

m TitikC:x=2; y=-2 —» C(2,-2) 
Jawaban: C 


. Bangun yang terbentuk bila titik-titik (3,-1); (1, 2); 
(-3, 2); dan (-3, -1) dihubungkan adalah .... 

A. jajargenjang 

B. persegi panjang 

C. trapesium 

D. persegi 


1/3 = 


Pembahasan: 

Misal titik-titik tersebut adalah A, B, C, dan D, 
maka: 

sm A31) —>x=3; y—-1 

m B1,2) —>x=1;y=2 

a C(-3,2) —>x=-3;y=2 

=e D(-3,-1) —> x= -3;y=-1 





Jadi, keempat titik koordinat tersebut bila 
dihubungkan akan membentuk bangun 
trapesium. 


i 174 


Jawaban: C 


3. Bangun ABCD berbentuk persegi panjang 
dengan koordinat titik A (3,1), B (6,1), dan D (3,6). 
Koordinat titik C adalah .... 

A. (6,6) 

B. (6,1) 

C. (1,6) 

D. (6,3) 

Pembahasan: 

Gambar titik-titik koordinat tersebut pada 
koordinat kartesius sebagai berikut. 







D (3,6) C (6,6) 


A:B,1) :B (6,1) 
1 2 3 4 5 6 


-N WR UI 








X 


Karena bangun ABCD berbentuk persegi 
panjang, maka koordinat yang tepat untuk titik 
C adalah (6,6). 


Jawaban: A 


175 s5 


4. Diketahui koordinat B(0,-3), C (2,1), dan D 
(0,3). Jika ABCD sebuah layang-layang, maka 
koordinat A adalah .... 

A. (1,-2) 

B. (2,1) 

C. (-1,-2) 

D. (1,2) 

Pembahasan: 

Gambar titik-titik koordinat tersebut pada 
koordinat kartesius sebagai berikut. 





Karena bangun ABCD adalah sebuah layang- 
layang, maka koordinat A adalah (-2,1) 


Jawaban: B 
A 176 


5. Pada bidang koordinat diketahui titik AC3,-3), B(2-3), 
C(4,3), dan D. Jika titik A,B,C, dan D dihubungkan secara 
berurutan akan membentuk bangun jajargenjang, 
maka koordinat titik D adalah .... 

A. (1,3) 

B. (2,3) 

C. (0,3) 

D. (-1,3) 

Pembahasan: 

Gambar titik-titik koordinat tersebut pada 
koordinat kartesius sebagai berikut. 





Karena bangun ABCD berbentuk jajargenjang, 
maka koordinat yang tepat untuk titik D adalah 
(1,3). 

Jawaban: D 


6. Letak titik koordinat O dan R dari bangun datar 
di bawah ini adalah .... 


Ho 
HN 


NAS 
23 TAT 
AHA AA 





(3, -3) dan (2, 2) 
(-3, 3) dan (-2, 2) 
(-2,-2) dan (-3, 3) 
(3, -2) dan (3, 3) 


ON» P 


Ka 1/8 


Pembahasan: 





Maka koordinat O dan R berturut turut adalah 
(3,-3) dan (2,2) 


Jawaban: A 
. Pada gambar di samping adalah .... 

A. (1, 2), (5, 3), (6, 4) 7 C 
B. (2,1), (3,5), (4,6) £ 
C. (1, 2), (3, 5), (6, 4) 4 
D. (2,1), (5, 3), 4,6) 3 B 

2 

1 A 


123456 7 


179 sh 


Pembahasan: 





12 3 456 7 

Bangun ABC berbentuk segitiga, maka koordinat 
untuk titik A,B dan C berturut turut adalah (2,1), 
(5,3) dan (4,6). 

Jawaban:D 


8. Hasil pencerminan titik P (4, 7) terhadap sumbu 
Y adalah ... 
A. (7,4) 

(C7, —4) 

(4, -7) 

. (4,7) 


ON 


kn 180 


Pembahasan: 





Hasil pencerminan titik (4,7) terhadap sumbu-Y 


adalah (-4,7) 
Jawaban:D 


. Letak titik A dan B pada gambar di samping 
adalah ... 

A. A(1,3) dan B (1,0) 
B. A (3,1) dan B (1,0) 
C. AG, 1) dan B (0, 1) 
D. A(1,3) dan B (0, 1) 
Pembahasan: 








Letak titik A dan B adalah (3,1) dan (1,0). 
Jawaban: B 


181 s 


10. Garis pada bidang koordinat di bawah akan 
membentuk segi tiga, jika dihubungkan 
dengan titik koordinat .... 

A. (0,0) 
B. (3,1) 
C. (4,4) 
D: G5) 





Pembahasan: 





AD) G1 


Untuk membentuk segitiga coba hubungkan 
titik yang mungkin seperti: Jadi titik yang 
mungkin adalah (3,1). 

Jawaban: B 


ki 182 


STATISTIK 





A. PENYAJIAN DATA 


a. Tabel 
Tabel adalah bentuk penyajian data dalam 
kolom dan baris. 
Contoh: 


Berikut adalah tabel nilai ulangan matemtika 
siswa kelas IV. 


Nilai | Banyak Siswa 


6 
Ea 


3 


7 





Dari tabel di atas diketahui: 


Banyaknya siswa mendapat nilai 5 adalah 3 
siswa. 

Banyaknya siswa mendapat nilai 6 adalah 6 
siswa. 

Banyaknya siswa mendapat nilai 7 adalah 11 
siswa. 

Banyaknya siswa mendapat nilai 8 adalah 6 
siswa. 

Banyaknya siswa mendapat nilai 9 adalah 4 
siswa. 

Jumlah siswa kelas IV adalah — 3-6 #11 +6 
+ 4 = 30 siswa. 


b. Diagram Batang 
Diagram batang adalah diagram yang disajikan 
dalam bentuk batang atau balok. 


Contoh: 


Berikut adalah diagram batang hasil panen sawah 
Pak Atmo selama 5 bulan. 


i 184 





Dari diagram batang di atas diketahui: 

m Hasil panen pada bulan ladalah 30 ton. 

m Hasil panen pada bulan Il adalah 40 ton. 

a Hasil panen pada bulan III adalah 50 ton. 

m Hasil panen pada bulan IV adalah 45 ton. 

a Hasil panen pada bulan V adalah 55 ton. 

a Jumlah panen selama 5 bulan = 30 + 40 + 50 
+ 45 + 55 = 220 ton 


. Diagram Garis 

Diagram garis adalah diagram yang disajikan 
dalam bentuk garis. 

Contoh: 

Berikut adalah diagram garis pengunjung 
perpustakaan SD Sukajadi selama 1 minggu. 


SD 


Jumlah pengunjung 





Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 


Dari diagram garis di atas diketahui: 





Jumlah pengunjung pada hari Senin adalah 
20 siswa. 

Jumlah pengunjung pada hari Selasa adalah 
40 siswa. 

Jumlah pengunjung pada hari Rabu adalah 
35 siswa. 

Jumlah pengunjung pada hari Kamis adalah 
50 siswa. 

Jumlah pengunjung pada hari Jumat adalah 
25 siswa. 

Jumlah pengunjung pada hari Sabtu adalah 
30 siswa. 

Jumlah pengunjung selama 1 minggu adalah 
= 20 + 40 + 35 + 50 + 25 + 30 = 200 siswa. 


d. Diagram Lingkaran 
Diagram lingkaran adalah diagram yang 
disajikan dalam bentuk lingkaran yang dibagi 
menjadi beberapa bagian tertentu.. 
Contoh: 
Berikut adalah diagram lingkaran olahraga yang 
digemari 20 siswa kelas VI. 





Bulu tangkis 
35% 





Dari diagram garis di atas diketahui: 
m Persentase siswa yang gemar renang adalah 
15%. 


Banyaknya siswa yang gemar renang = 


A x 20 = 3 anak. 
100 


m Persentase siswa yang gemar bulu tangkis 


adalah 35%. 
187 sa 


Banyaknya siswa yang gemar bulu tangkis 
se x 20 =7 anak. 

100 
Persentase siswa yang gemar sepak bola 
adalah 30%. 


Banyaknya siswa yang gemar sepak bola 


= 30 X 20=6 anak. 
100 


Persentase siswa yang gemar bola voli adalah 
20%. 
Banyaknya siswa yang gemar bola voli 


= 20 4 20 = 4 anak. 


100 


B. MENGOLAH DATA 


a. Rata-rata 
Rata-rata disebut juga mean. 


Rata-rata = 


jumlah data 
banyaknya data | 


Contoh: 
Berikut nilai ulangan Bahasa Indonesia siswa 
kelas 3: 


D 188 


778876579776658 
Nilai rata-rata ulangan harian tersebut adalah 


Jawab: 
m Jumlah data=7+7+8+8+7+6+5+7+ 
9+7+7+6+6+5+8=103 
m Banyaknya data = 15 
jumlah data 102 


. Nilai Tengah (Median) 

Median adalah nilai tengah data yang sudah 
diurutkan. 

m Jika banyaknya data ganjil: 


Median = data yang tepat di tengah | 
m Jika banyaknya data genap: 


= Jumlah dua data di tengah 


Median = 
2 
Contoh-1: 
Median data di bawah ini adalah .... 
3443557765345 


yO 


Jawab: 

Setelah dirutkan data di atas menjadi: 
3334445555677 

Banyaknya data adalah 13, mediannya adalah 
data yang tepat di tengah, yaitu data ke-7. 
Karena data ke-7 adalah 5, maka mediannya 
adalah 5. 

Contoh-2: 

Median data di bawah ini adalah .... 

52 5453 54 55 56 51 57 59 61 60 62 

Jawab: 

Setelah dirutkan data di atas menjadi: 

51 52 53 54 54 55 56 57 59 60 61 62 

Banyaknya data adalah 12, maka mediannya 





adalah: 
f data ke-6 + datake-7 55456 
Median = ———— = 
2 2 
sil 8 55,5 
2 
c. Modus 
Modus adalah data yang paling sering muncul. 
Contoh: 


Modus data di bawah ini adalah .... 

52 5453 54 55 56 51 53 57 5961 54606254 
Jawab: 

Data yang paling sering muncul adalah 54 yaitu 
sebanyak 4 kali, maka modusnya adalah 54. 


i 190 





CONTOH SOAL 


DAN a di 


|: 






— A~ 











Diagram di bawah ini adalah data banyak 
pengunjung perpustakaan SD Suka Maju 
selama seminggu (hari Minggu libur). Jika 
jumlah pengunjung seminggu 155, banyak 
pengunjung pada hari Jumat adalah .... 





A. 10 orang D 
B. 15orang Ē 
C. 20 orang D 
D. 25 orang £ 
T 
2 
n 
Pembahasan: 
Diketahui: 


m jumlah pengunjung selama seminggu = 155 
orang 
a jumlah pengunjung per hari: 


191 a 


- Senin = 40 orang 

— Selasa = 30 orang 

-Rabu = 15 orang 

— Kamis = 25 orang 

— Sabtu = 35 orang 
Jumlah pengunjung pada hari Jumat adalah: 
jumlah pengunjung selama seminggu - 
(jumlah pengunjung pada hari Senin, Selasa, 
Rabu, Kamis, dan Sabtu) 
155 - (40 + 30 + 15 + 25 + 35) 


= 155-145 
= 10 orang 
Jawaban: A 
2. 
60 


A Vi 
O O 


N 
O 


Jumlah produksi (ton) 
Ww 
O 


— 
O 





Padi Jagung Ketela Kedelai Kacang 


E 192 


Grafik di atas menunjukkan hasil pertanian di 
desa Pandak. Dari data di atas, hasil pertanian 
yang paling banyak di desa pandak adalah .... 
A. Padi 
B. Jagung 
C. Ketela 
D. Kedelai 
Pembahasan: 
Dari grafik tersebut diketahui jumlah masing- 
masing hasil pertanian: 
- Padi = 60 ton 
- Jagung = 35 ton 
- Ketela = 40 ton 
- Kedelai = 40 ton 
— Kacang = 25 ton 
Jadi, hasil pertanian yang paling banyak di desa 
pandak adalah padi, yaitu 60 ton. 
Jawaban: A 


193 a 


3. Bila jumlah siswa seluruhnya 400 orang, banyak 
siswa kelas VI adalah .... 









Kelas | 


96 orang 
80 orang 
64 orang 





Kelas II 


UNP » 


48 orang 


Pembahasan: 
Diketahui: 

m Jumlah siswa seluruhnya = 400 orang. 
m Persentase masing-masing kelas: 


— kelasi = 1626 
- kelas || = 24% 
- kelas Ill = 20% 
- kelas IV = 12% 
- kelas V = 8% 


Persentase kelasVI adalah: 
= 100% - (16% + 24% + 20% + 12% + 8%) 
= 20%. 
Jumlah siswa kelas VI adalah: 
= Ly 400 
100 
= 80 orang. 


i 194 


Jawaban: B 


4. Data hasil ulangan Matematika kelas VI 
ditunjukkan pada tabel berikut. Rata-rata 
ulangan matematika kelas VI adalah .... 


[Nilai | Banyakanak. 
20 | a | 
wf s 


w a 





60 

65,5 

70,5 

75,5 
Penka kain 


wai Tanyakan [umah mi 


Oon?» 





Rata-rata ulangan matematika kelas VI adalah: 
1.410 


~ 20 
70,5 


Jawaban: C 


. Siswa kelas 6 SD pandawa berjumlah 36 orang. 

Dari jumlah tersebut 5 orang berangkat sekolah 

dengan berjalan kaki, 8 orang diantar mobil 

orangtuanya, 11 orang berlangganan naik becak, 

dan sisanya sepeda. Modus cara berangkat ke 

sekolah siswa kelas 6 SD adalah .... 

A. bersepeda 

B. berjalan kaki 

C. diantar orangtua 

D. berlangganan becak 

Pembahasan: 

Diketahui: 

a jumlah siswa = 36 orang. 

m banyaknya siswa yang berangkat sekolah 
dengan berjalan kaki = 5 orang. 

m banyaknya siswa yang berangkat sekolah 
diantar mobil orangtuanya — 8 orang. 

m banyaknya siswa yang berangkat sekolah 
dengan berlangganan naik becak = 11 
orang. 





Banyaknya siswa yang berangkat sekolah 

dengan naik sepeda adalah: 

= jumlah siswa - (banyaknya siswa yang 
berjalan kaki + banyaknya siswa yang 
diantar orangtuanya + banyaknya siswa 
yang naik becak) 

= 36- (548-411) 

= 36-24 

= 12 

Berdasarkan data di atas, maka modus cara 

berangkat ke sekolah siswa kelas 6 SD adalah 

bersepeda. Karena, siswa yang bersepeda 

jumlahnya yang paling banyak, yaitu 12 orang. 

Jawaban: A 


. Sebanyak 70 kg beras Cianjur dengan harga Rp 
8.250,00 per kilogram dicampur dengan 30 kg 
beras Cisadane berharga Rp 7.500,00. Berapa 
rupiah harga per kg beras campuran? 

A. Rp7.750,00 

B. Rp8.025,00 

C. Rp8.250,00 

D. Rp8.500,00 


197 sa 


Pembahasan: 
Harga total beras Cianjur = 70 x Rp8.250,00 
— Rp577.500 
Harga total beras Cisadane — 30x Rp.7.500,00 
— Rp.225.000 
Harga per kg beras campuran adalah: 
. 557.5004-225000 
B 100 
= Rp.8025,00 
Jawaban: B 


7. Tabel di bawah ini menggambarkan keadaan 
murid SD Suka Maju tahun 2009. 


m euen 





Jumlah murid seluruhnya berdasarkan tabel di 


atas adalah .... 
A. 136 orang 
B. 142 orang 
C. 270 orang 
D. 280 orang 


i 198 


Pembahasan: 

Jumlah murid Laki — laki = 244 21-4224 25 H4 18 

+ 26 = 136 orang 

Jumlah murid perempuan = 23 + 27 + 20 + 23 + 

27 + 22 = 144 orang 

Jumlah total murid = 136 + 144 = 280 orang 
Jawaban: D 


Jumlah nilai 
8,5 


Tabel di atas hasil nilai matematika siswa kelas IV 
SD Harapan Jaya. Nilai rata-ratanya adalah .... 
A. 6,24 

B. 7,6 

C. 7,7 

D. 7,8 





199 sa 


Pembahasan: 

Jumlah anak = 8 anak 

Jumlah nilai matematika 
—814934524644764854744 9,9 
= 624 


62,4 


Rata — rata nilai matematika = - 7,8 





Jawaban: D 


9. Siswa kelas VI yang senang bola voly 0,4 bagian, 
yang senang bola kasti 3596 dan sisanya yang 
senang senam. Berapa % yang senang senam? 
A. 7596 
B. 6196 
C. 25% 

D. 5% 

Pembahasan: 

Jumlah total siswa kelas VI yang senang bola 
voly, kasti dan senam adalah 100%. 

Maka siswa yang senang senam 

= 100% - (0,4 + 35%) 

= 100% - (40% + 35%) 

= 100% - 75% 

= 25% 


mn 200 


Jawaban: C 


10. Diagram batang di bawah menunjukkan 
keadaan siswa kelas | s/d VI. Berapakah selisih 
siswa antara kelas IV dan VI? 





20 

15 

D. 5 
Pembahasan: 


Npp 


Jumlah siswa kelas IV = 35 anak 
Jumlah siswa kelas VI = 50 anak 
Maka selisih siswa kelas VI da kelas IV = 50 - 35 
= 15 orang 
Jawaban: C 


201 sa 


